Tip dan Trik Menggunakan Fedora 6 


LON THEDVD 1 


@ KDE dan GNOME yang berbeda 
e.Integrasi Xgl yang lebih-baik 


Memperkenalkan Mono: 


1301 Driver Terbaru: 


» Modem “ VGA » WiFi 


Kiat Murah Mengatur Keuangan Sen 


Software Pilihan: 

» Tux Paint » Imgv » Gnofract 
» Azureus » ayttm » Lyx 

» OpenOffice.org 


Menginstalasi FDS dengan Cepat -Tnimage «Post 


(441 
» Gnucash » Kmymoney 2 
» Grisbi » Jgnash » PHPfin 


TUTORIAL SPESIAL! petani 
Membangun Server SAP di Linux (521 “3 

Trik Melakukan Enkripsi dan Dekripsi File 1561 
Belajar Menciptakan Konten-konten Flash (621 
Manipulasi Gambar dengan Aplikasi GIMP 1681 


Ta Ta aa Rp30.000 


Bali: Rp33.000 


NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE LN 


LINUX EDITORIAL 
Lan gn pe, MONO, NOVELL, DAN 


Redaktur Senior Anton R. Pardede, 


Effendy Kho 
Redaktur Ahli Budi Rahardjo, 

I Made Wiryana, 

Michael S. Sunggiardi 


Staf Redaksi E. Wiryadi Salim, 


Supriyanto 
aa Bontacun an Tiga kata Mono, Novell, dan openSUSE sedang menjadi 
Produksi Renny Fitriastuti perbincangan hangat di komunitas Linux dan Free/ 
SANA BA an Open Source Software (FOSS) akhir-akhir ini. Mono 
Alamat 3 1: 
Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 adalah versi open source dari Microsoft .NET yang sangat 
Jaena “ Plasa popular di kalangan programer. Novell menguasai dan 
E-mail: redaksi@infolinux.co.id mengembangkan Mono sebagai bagian dari pembelian- 
TATA LETAK & DESAIN nya atas Ximian. openSUSE adalah nama baru distro 
Dhany Sudharmanto SUSE Linux dari Novell yang sepenuhnya berlisensi 
NA FOSS. Dengan kata lain, openSUSE adalah distro Linux . 
versi komunitas yang disponsori Novell. 
IKLAN, PROMOSI, & KERJA SAMA Salah satu berita paling panas di akhir tahun lalu 
NN na adalah perjanjian antara Novell, pengembang SUSE Pelsananita Manganto Jins ainuceaa) 
Eat Linux yang berbasis produk FOSS, dengan Microsoft, pengembang proprietary 
Imam Ariyanto software. Meskipun perjanjian itu hanya mencakup tiga bidang teknis, yakni 


Indran B. Sapto 


Malas Kas nO virtualisasi, web services, dan aplikasi office, tetap saja menimbulkan pro dan 


kontra di kalangan pengguna Linux. Ini berbeda dengan isu MOU antara 


S IR K ULA SI Pemerintah Indonesia dengan Microsoft, yang jelas lebih banyak kontranya. 
Pakan InfoLINUX edisi 02/2007 ini memberikan kesempatan pembaca menikmati 
Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP distro terpopular kedua versi distrowatch.com dengan menyertakan DVD open- 
Ma Hee ng SUSE 10.2, dan menyajikan laporan "Utama" tentang Mono. Keputusan tim 
Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 redaksi InfoLINUX ini tidak ada hubungannya dengan pro atau kontra terhadap 
Faksimili: (021) 4682-6817 
Untuk berlangganan atau pemesanan edisi-edisi sebelumnya kesepakatan Novell dengan Microsoft. Kami semata-mata mengambil manfaat 
La na secara legal dari produk-produk FOSS keluaran Novell untuk memenuhi kebu- 
KEUANGAN tuhan dan keingintahuan pembaca. 
Deetje Monoarfa (Manajer) Seperti openSUSE 10.1 yang kami sertakan dalam DVD edisi 07/2006, open- 
PENERBIT SUSE 10.2 ini belum mendukung file multimedia MP3, VCD, dan DVD. Karena 
PT InfoLinux Media Utama keterbatasan ruang DVD edisi ini, kami akan menyertakan paket-paket multime- 
PENCETAK dia tersebut pada edisi-edisi berikutnya. Petunjuk instalasi dan penggunaan open- 
PT Dian Rakyat, Jakarta SUSE 10.2 tersedia di dalam DVD dan di Internet. Anda juga dapat menggunakan 
ana ega Pesan buku openSUSE 10.1 yang telah kami terbitkan sebagai referensi. 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas risiko Kami mohon maaf jika Anda menerima bonus DVD openSUSE 10.2 atau 
Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan 


data atau kerusakan pada komputer, alat-alat, atau software DVD InfoLINUX lainnya dalam kondisi cacat atau rusak. Kami telah menen- 

ananda kan egg unakan pelukan tukan standar dan melakukan kontrol kualitas dan pengujian secara acak. Na- 
Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 

Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. mun, tetap saja ada satu-dua DVD yang bermasalah. Kami mohon kesediaan 


Semua trademark lainnya merupakan 


na ang pem Anda mengirimkan DVD yang bermasalah kepada kami. Kami akan mengganti- 


nya dengan yang baik dan kami memerlukan DVD bermasalah tersebut sebagai 


bahan bukti untuk mengevaluasi penerbitan DVD yang akan datang. ta) 


MINANG InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
PUBLICATIONS Publications. Pinpoint Publications juga mener- 
bitkan majalah bulanan PC Media, tabloid dwi-mingguan PC 
Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini InfoLINUX. Dila- 
rang mereproduksi seluruh atau sebagian materi di media ini 
dalam bentuk dan dengan tujuan apapun tanpa izin. Pinpoint 
Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau produk 
yang dimuat di InfoLINUX. Semua anggota redaksi InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang 
dimuat. Hasil ulasan dan tes yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan atau 
produk tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, tes CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 

dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

pada saat ini. ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


PG BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMYA 
PCMedia IL | N UX IPC Mild| E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021) 4682-6817 


www.infolinux.web.id INFOLINUX # 02/2007 3 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 


start :: use :: 


Pemerintah 
Microsoft 


contribute 


Bie Eat Vew Terminal Tabs Heh 
root» -# yum update 


Reading repository metadata in from local file 
No Packages marked for Update/Obsoletion 
root» -# II 


(81 Editorial 
(aj Indeks 


Aktual dan Profil 
(6) MoU Bermasalah 
(71 Kasus MoU Pemerintah-Microsoft 
Mulai Diusut 
(71 Profil: Fajran Iman Rusadi, Terbantu 
Situs Mirror di Kampus 
(8) Red Hat Bergabung dengan NYSE 
(8) LinuxBIOS Mulai Menggebrak 
(8) Debian Kehilangan Minat 
(9) Microsoft Mulai Menjual Linux 
(9) Profil: Prianggada Indra Tanaya, Kendali 
Robot Berbasis Linux 


Opini 

(10) I Made Wiryana: SLAX Menyelamatkan 
Nenek-nenek 

(12) Budi Rahardjo: Antara Distro dan Layanan 


(14) Michael S. Sunggiardi: Bajak-membajak 
Software di Indonesia 


Ixej Surat Anda 


Hardware 

(19) Level One WAP-0010 MIMO 
Access Point 

(19) PLANET VIP-480 

(201 D-Link DSL-G604T 

(201 SMCWBR14T-G Barricade g Wireless 
Broadband Router 


Distro 
(22) Linux XP Desktop 2006 
(22) OpenSUSE Linux 10.2 


Software 
(23) SugarCRM 4.5.1 
(231 WireShark 0.99.3 


Game 
(24) Frozen Bubble 2.0 
(241 Wormux 0.7.4 


Buku 
(251 Developing Linux Applications 
(25) Web Host Manager Administration Guide 
(25) Panduan Praktis Debian GNU/Linux 3.1 


Software Pilihan 
(261 Gnofract 4D 3.2 
(271 GOview 2.1.5 
(271 Imgv 3.1.5 
(271 LyX 1.4.3 
(271 Azureus 2.5.0.0 
(281 Ayttm 0.4.6 
(28) BitTorrent 5.0.3 
(281 OpenPKG 2.5 
(281 TuxPaint 0.9.16 
(29) Tnimage 3.3.15d 
(29) SYLPHEED 2.3.0 
(29) Endeavour Mark II 
(291 Postfix 2.3.5 


Utama 
(80) .NET di Linux 


Alternatif 

(38) Mengelola Keuangan Secara Bijak 
Bisnis 

(421 Pengawasan Tenaga Nuklir 
Berbasis Linux 


Praktik Instan 
(44) Instalasi Dasar FDS 


Solusi 
(481 Mengakses Shared Printer di Windows 
XP dari Ubuntu Edgy 


(501 Komunitas 


Tutorial 
1521) Instalasi dan Setting Application 
Server SAP 
(56) Enkripsi dan Dekripsi File dengan ccrypt 
160| Menampilkan Informasi Koneksi TCP 
dengan tcptrack 
162) Bekerja dengan Konten Flash 
168) Mengolah Gambar dengan GIMP 
(721 Tip dan Trik Fedora Core 6 


(751 Pengumuman Kuisioner 
(781 Info Harga 

(80 Kuis InfoLINUX 

(82J Edisi Mendatang 


4 


02/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL «PROFIL 


Pemerintah 


"5.5. Xu 


MoU Bermasalah 


alaupun terkesan disembunyikan, akhirnya tercium juga. Bulan Desember 2006 lalu, 
terkuak informasi mengenai MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kese- 
pahaman Pemerintah-Microsoft. Dalam nota kesepahaman ini, menurut sumber 


Detik.com, pemerintah menyetujui untuk membeli 35.496 lisensi Microsoft Windows 


dan 177.480 lisensi Microsoft Office. Dan bayangkan saja, harga resmi sebuah lisensi Win- 
dows US$274 dan Office US$179. Hitung saja total yang harus dibayar pemerintah. 


Yang menjadi permasalahan, penunjukan 
Microsoft sebagai pemasok software untuk 
komputer kementerian, departemen, dan 
lembaga pemerintah lainnya, dilakukan 
pemerintah tanpa melalui proses tender. 
Menurut ICT Watch, pelanggaran dapat ter- 


jadi jika pemerintah membeli software tan- 


pa melalui proses pengadaan seperti yang 
diatur dalam Keppres 80/2003. Menurut 
sumber Koran Tempo, hal ini dianggap me- 
langgar Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pengadaan Barang 
dan Jasa bagi Pemerintahan. 

Nota kesepahaman yang ditandatangani 
Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan 
Djalil dan Presiden Microsoft Asia Tenggara, 
Chris Atkinson pada 14 November 2006 jelas 
saja menimbulkan banyak reaksi dari bebe- 


rapa kalangan. Apalagi dalam dokumen note 
kesepahaman mengharuskan masing-masing 
pihak (Pemerintah dan Microsoft) menjaga 
kerahasiaan isi dokumen tersebut dan infor- 
masi dokumen ini hanya boleh dikeluarkan 
atas kesepakatan kedua pihak. 

Dari ICT Watch sendiri menyampaikan 
bahwa MoU antara Pemerintah dengan PT 


Microsoft Indonesia tidak lazim. Dan selain 
itu tidak dijelaskan hubungan hukum an- 
ara Chris Atkinson, yang menandatangani 
MoU tersebut, dengan PT Microsoft Indo- 
nesia, apakah anggota Direksi atau Kuasa 


Direksi. Bilamana ternyata bukan, maka 
Chris Atkinson tidak berwenang menan- 
datangani MoU tersebut. 

Menghadapai komentar-komentar mi- 
ring terhadap kehadiran MoU ini, Menteri 


Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil 
menjelaskan bahwa MoU tersebut dibuat 
untuk menghormati hak atas kekayaan in- 
telektual. Dan menurut beliau, pemerintah 
harus memberi contoh kepada masyarakat 
agar tidak menggunakan software bajakan. 
Beliau menambahkan bahwa masing- 
masing departemen berhak menentukan 
sistem operasi yang ingin digunakan, tidak 
harus Microsoft Windows. Dan jika pro- 
gram pemerintah ini berhasil, diharapkan 
akan diikuti oleh instansi-instansi lainnya. 
Namun, penjelasan tersebut hanya me- 
nimbulkan pertanyaan baru, kenapa peme- 
rintah tidak melirik software lainnya yang 
gratis dan legal dan setara dengan Windows, 
seperti Linux dan aplikasi OpenOffice.org - 
alternatif andal dari Microsoft Office. 


6 


02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Kasus MoV Pemerintah-Microsott 


Mulai Diusut 


Pam terhadap keputusan peme- 


rintah yang menunjuk langsung Micro- 

soft sebagai pemasok software di ling- 
kungan pemerintahan dilakukan. 
Keputusan tersebut tertuang dalam nota 
kesepahaman Pemerintah dan Microsoft 
yang ditandatangani oleh Menteri Komuni- 


kasi dan Informatika, Sofyan Djalil dan Presi- 
dent Microsoft Asia Tenggara, Chris Atkin- 
son. Menurut sumber Koran Tempo, adalah 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
yang akan memulai pengusutan terhadap 
keputusan pemerintah ini. Anggota KPPU, 
Moch. Igbal, mengatakan meskipun belum 


ada laporan yang masuk, lembaga KPPU 


dapat mengambil inisiatif untuk menyelidiki 
kasus ini jika isunya sudah meluas. 


Menurut Igbal, penunjukan langsung, 
seperti yang dilakukan pemerintah ter- 


hadap Microsoft, hanya dapat dibenarkan 


Pemerintah 


Microsoft 


terhadap pengadaan barang atau jasa yang 
menggunakan teknologi tinggi, jika barang 
ini sulit didapatkan di pasar, dan waktu yang 
dibutuhkan sangat singkat. Jadi maksud- 
nya, penunjukan langsung hanya dapat di- 
akukan dalam keadaan terpaksa. 

Di samping lembaga KPPU, Komisi Infor- 
masi dan Komunikasi Dewan Perwakilan 
Rakyat pada Januari 2007 direncanakan 
akan memanggil Menteri Komunikasi dan 
nformatika, Sofyan Djalil untuk mem- 
peroleh keterangan mengenai nota kese- 
pahaman yang ditandatangani pada 14 
ovember 2006 tersebut. Pemanggilan Sof- 
yan Djalil ini dilakukan DPR karena proses 
penandatanganan MoU itu dilakukan tidak 
terbuka sehingga berpotensi menyimpang. 
DPR 


akan melakukan pemeriksaan lebih detail, 


Dalam pemeriksaannya nanti, 


karena mengikuti kesepahaman tersebut, 
maka akan ada penggunaan dana anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang besar 
untuk membeli Microsoft Windows. 

Hanya saja, masih dari sumber Koran 
Tempo, Sekretaris Jenderal Departemen 


Keuangan Mulia P. Nasution mengaku be- 


lum mengetahui rencana pembelian produk 
Microsoft untuk kantor pemerintah dan 
dari mana dananya akan diambil. Aa 


MAdanya Situs mirror seperti vism.org, sangat 
berguna untuk mengurangi kebutuhan band- 
width ke luar negeri. Salah satu aktivis Linux 
yang bernama Fajran Iman Rusadi (lang), juga 
sangat terbantu dengan Situs mirror yang ter- 
dapat di kampusnya ini. 

lang yang saat ini sedang bekerja di Fasil- 
kom Ul, mengenal lebih jauh tentang Linux 
setelah mengikuti tutorial cara pembuatan 
Dede Linux di kampusnya. “Saya mulai tahu 


www.infolinux.web.id 


Profil: Fajran Iman Rusadi 


 Terbantu Situs Mirror di Kampus 


lebih jauh dengan Linux ketika saya mengikuti 
tutorial pembuatan Debian Depok oleh Pak 
Ibam. Saat itu sedang libur semester pendek 
tahun 2003, sehingga saya bisa ikutan tuto- 
rial tersebut. Sejak saat itu, saya mengenal 
Debian dan apt-get-nya. Rasanya enak sekali 
menginstal aplikasi di Debian dengan apt-get. 
Mungkin karena ada mirror di kampus saya, 
sehingga cepat kalau ingin men-download pa- 
ket yang saya butuhkan,” kenang lang. 


AKTUAL «PROFIL 


Karena situs vism.org juga me-mirror pa- 
ket Ubuntu, lang yang juga aktif di komunitas 
Ubuntu Indonesia, membantu para komunitas 
Ubuntu Indonesia dalam mendistribusikan DVD 
repositori ektras Ubuntu yang sudah terdapat di- 
kampusnya. Saat ini, lang dan rekan-rekan se- 
dang membangun infrastruktur komputasi grid 
di UI. “Saat ini saya dan teman-teman sedang 
membangun infrastruktur komputasi grid di Ul 
yang akan dipakai di atas Inherent (Indonesia 
Higher Education Network) yang menghubung- 
kan perguruan tinggi di Indonesia. Dan tentu 
saja semua mesinnya pakai Linux,” jelas lang. 

Berikut harapan lang. “Semoga sistem 
operasi Linux tidak lagi dipandang sebagai 
sistem operasi alternatif,” harap lang. 

Email lang: fajran@gmail.com. 


INFOLINUX W 02/2007 


7 


AKTUAL PROFIL 
Red Hat Bergabung dengan NYSE 


terkejut atas berita kepindahan Red 

Hat dari Nasdag ke NYSOL (New York 
Stock Exchange). 

Walaupun para pengguna Linux mung- 


I--: 2006 lalu, banyak pihak yang 


kin tidak akan melihat perubahan sedikit- 
pun dari peristiwa ini, akan tetapi hal ini 
merupakan perubahan yang sangat besar 
bagi perusahaan ini. 

Red Hat meluncurkan IPO (initial public 
offerings) miliknya di Nasdag pada 11 Agus- 
tus 1999. Pada saat itu, penawaran stok pe- 
rusahaan Linux tersebut menjadi terkenal 
hingga tiga kali lipat dari nilainya. 


Red Hat sendiri tidak mengharapkan 
hasilnya akan seperti pada saat itu hanya 
dari sebuah perpindahan sederhana dari 
sebuah exchange ke exchange lainnya. Akan 
tetapi, Red Hat berharap untuk melakukan 
yang lebih baik untuk perusahaannya dan 
para pemegang sahamnya di NYSE. 

Dion Cornett, yang merupakan wakil 
presiden dari investor relation Red Hat, 
menjelaskan dalam sebuah wawancara 
dengan Linux-Watch bahwa Red Hat meng- 
ambil keputusan untuk pindah karena dua 
alasan penting. 

Alasan yang pertama karena stok-stok 
NYSE lebih jarang terjadi perubahan besar 
secara tiba-tiba daripada stok-stok di Nas- 
dag atau exchange-exchange lainnya. Bagi 
mereka yang tidak mengikuti perkemban- 
gan stok-stok, hal ini berarti harga stok 
tidak akan meningkat pesat atau menurun 
drastis dengan cepat. 

Mudah-mudahan kepindahan ini mem- 
berikan angin baru bagi dunia Linux. a 


LinuxBIOS Mulai Menggebrak 


etelah dikerjakan selama tujuh tahun, 

proyek LinuxBIOS  (http://linuxbios. 

org/) akhirnya menghadirkan sebuah 
free BIOS sebagai opsi standar bagi kom- 
puter-komputer. 

Hanya saja, LinuxBIOS masih mengha- 
dapi rintangan-rintangan serius, termasuk 
kurangnya sumber dan bantuan dari manu- 
faktur-manufaktur chipset proprietary dan 
OEM, akan tetapi keuntungan dari Linux- 
BIOS memperlihatkan bahwa kehadiran 
LinuxBIOS pada pembeli komputer umum/ 
standar tinggal beberapa bulan lagi. 


LinuxBIOS dibuat dengan maksud un- 


tuk memberikan filosofi penggantian gratis 
dari firmware proprietary dalam chipset- 
chipset. LinuxBIOS mengandung sejumlah 
kode yang minimal yang dibutuhkan untuk 
memulai sebuah motherboard hingga pada 
titik proses penyelesaian booting mesin. 
Proyek LinuxBIOS ini sudah dimulai 
pada 1999 oleh Ron Minnich di Los Ala- 
mos National Laboratory. Pada awalnya, 
LinuxBIOS ini hanya diperuntukkan pada 
sistem-sistem embed dan cluster-cluster, dan 
kemudian melakukan ekspansi pada server- 
server dan juga workstation. 
Walaupun melalui periode yang relatif 


idak aktif, proyek ini berkembang cukup 
pesat, demikian menurut Ron Minnich. 


Proyek ini semakin melesat setelah Free 
Software Foundation memasukkan Linux- 
BIOS pada daftar prioritas tinggi dan tera- 
khir proyek One Laptop Per Child (OLPC) 
memilih untuk menggunakan LinuxBIOS 


dalam usahanya untuk menghasilkan se- 


buah komputer murah. Aa 


Debian 
Kehilangan Minat 


ilis terbaru dari Debian ditunda 
Psi dikarenakan penurunan 
minat dari para pengembang kuncinya. 

Debian GNU/Linux 4.0 rencana awalnya 
akan dirilis pada 4 Desember 2006. Namun 
hingga berita ini diturunkan, versi terbaru 
dari salah satu distro Linux populer ini be- 
lum juga rilis. 

Dan sekarang, salah seorang dari manajer 
rilis Debian mulai melimpahkan kesalahan 
pada perseorangan-perseorangan yang ber- 
peran kunci. 

Dalam sebuah posting blog oleh Andreas 
Barth menulis, “Beberapa orang yang sebe- 
lumnya melakukan pekerjaan yang baik 
mengurangi keterlibatannya secara drastis. 
Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu, 
dan hal itu sudah terjadi jauh sebelum saya 
mulai terlibat penuh pada rilis Debian.” 

Barth dan rekan manajer rilis Debian 
Steve Langasek menjadi pusat perhatian 
dari kontroversi yang terjadi beberapa bu- 
lan yang lalu, mengenai penerimaan dana 
hingga US$6.000 masing-masing untuk 
mengerjakan Debian 4.0 (kode Etch) secara 
full time. 

Dana untuk Barth dan Langasek 
dikumpulkan oleh sebuah grup yang ber- 
nama Dunc-Tank.org, yang memiliki tujuan 
untuk mempercepat rilis Etch. Akan tetapi, 
pencapaian dari grup ini menyerang balik 
terhadap grup itu oleh banyak pengembang, 
yang tidak dibayar. Mereka memperdebatkan 
bahwa Dunc-Tank mengubah Debian men- 
jadi sistem dua kelas, yang bisa memberikan 
efek negatif pada distro tersebut. Bahkan 
beberapa pengembang meminta agar kedua 


manajer rilis tersebut untuk mengundurkan 


diri.A 


8 


02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Microsoft Mulai Menjual Linux 


etelah menghadapi berbagai tanggapan 

dan kritikan negatif dari berbagai pihak 

yang menolak kerja sama Microsoft 
dengan Novell, Microsoft akhirnya menja- 
wab pernyataan-pernyataan skeptis terse- 
but dengan memperlihatkan kerja sama de- 
ngan Deutsche Bank, Credit Suisse dan AIG 
Technologies sebagai pelanggan-pelanggan 
Linux pertamanya. 

Dengan di bawah tiga persetujuan 
pelanggan yang terpisah, Microsoft akan 
menawarkan sertifikat pendaftaran SUSE 
Linux Enterprise, yang memberikan para 
pelanggan agar dapat memanfaatkan keun- 


tungan dari hasil persetujuan Microsoft dan 
Novell. 
Deutsche Bank 


sudah lama menjadi pengguna penting 


sendiri sebenarnya 
produk-produk Novell dan Microsoft dan 
telah menunggu bahwa kolaborasi akan 
meningkatkan interoperability di antara ber- 


bagai sistem. 


“Menggunakan kedua Windows dan 
Linux dalam perusahaan kami selalu men- 
jadi pilihan yang terbaik bagi kami, akan 
tetapi membuat sistem-sistem tersebut 
bisa bekerja sama dengan baik akan mem- 
butuhkan waktu dan resource dengan jum- 
ah yang signifikan,” demikian kata Clem- 
ens Jochum, chief technology officer dari 
Deutsche Bank. 

Pada awal November 2006, Novell dan 
Microsoft mengumumkan beberapa per- 


setujuan untuk bersama-sama membangun, 
memasarkan dan mendukung peningkatan 
interoperability dan kemampuan-kemam- 


puan virtualisasi terbaru di antara produk 
Microsoft dan Novell. 

“Bagi kami, interoperability merupakan 
kata kunci,” demikian kata Tom Sanzone 
yang merupakan Chief Information Officer 
dari Credit Suisse. 
“Kami melihat kedua Windows dan 
SUSE Linux sebagai strategi platform yang 
bergerak maju, dan kami sangat senang 
melihat Microsoft dan Novell, yang men- 


dukung platform-platform ini, berani maju 


dan memulai pengerjaan interoperability 


ini. Hal ini merupakan model yang sangat 
baik karena memberikan sebuah jembatan 
software 


source dan proprietari demi kepentingan ke- 


untuk menghubungkan open 


untungan pelanggan,” demikian Tom San- 
zone menambahkan. A 


MSudah cukup banyak aplikasi engineering 
yang tersedia secara free di Linux. Bahkan apli- 
kasi dan bahasa pemrograman untuk mengon- 
trol mesin pun sudah tersedia di Linux. Salah 
seorang ahli Automation System Development 
yang bernama Prianggada Indra Tanaya (Pri- 
anggada), juga terbiasa menggunakan Linux 
dalam mengerjakan tugasnya. 

Prianggada yang saat ini menjabat se- 
bagai Coordinator (Ketua Jurusan) Teknik 


www.infolinux.web.id 


Profil: Prianggada Indra Tanaya 


Kendali Robot Berbasis Linux 


Industri Universitas SGU, sudah terbiasa 
menggunakan Linux dalam pekerjaannya di 
bidang manufacturing/automation system 
development. “Dalam kegiatan sehari-hari, 
saya terbiasa menggunakan Linux untuk 
kebutuhan desktop komputer, kendali robot, 
real-time application interface, programming 
AVR Atmel ATMega micro-controller (avr- 
gcc), simulasi sistem kontrol, CMS, dan re- 
pository server,” jelas Prianggada. 


AKTUAL «PROFIL 


Untuk project yang sedang ditangani saat 
ini, Prianggada juga menggunakan platform 
Linux dalam pembuatannya. “Saat ini saya 
sedang mengerjakan beberapa project yang 
menggunakan Linux, di antaranya Test bed 
Automated Guided Vehicle menggunakan 
Real Time Application Interface (RTAI) -- Debi- 
an, dan pengembangan aplikasi ACES (@uick 
Cost Estimator System) bagi proyek-proyek 
Plastic Injection Mold,” terang Prianggada. 

Berikut harapan Prianggada. “Jangan 
menunggu belajar linux dengan bahasa Indo- 
nesia. Karena, belum memadai tulisan yang 
ada dengan pesatnya perkembangan sistem 
operasi ini,” ujarnya. 

Email Prianggada: prianggada.itanaya@sgu. 
ac.id. 


INFOLINUX 8 02/2007 


9 


OPINI 


| Made Wiryana 


SLAX Menyelamatkan 
Nenek-nenek 


ebelum bercerita lebih jauh, saya mem- 

berikan “disclaimer”, artikel ini bukan 

berusaha menjelekkan produk tertentu, 

tetapi hanya ingin bertukar cerita ten- 

tang tip-trik yang saya gunakan ketika berma- 
salah dengan produk tersebut. Pagi menjelang 

hari Natal baru-baru ini saya ditelepon kenalan 

Ya. (nenek-nenek), yang mengalami problem den- 
«1 gan notebook yang menggunakan Windows 


(1 XP. Sebelumnya ia yang berprofesi sebagai bi- 


4 (1 dan ini sering menelepon karena menghadapi 


masalah virus, atau ketika komputernya tak bisa mem-hboot. 


Banyak orang bilang Windows XP itu 
mudah bagi pengguna awam, kenyataan- 
nya tidak selalu benar, apalagi kalau ber- 
masalah. 

Kali ini Windows XP-nya tak dapat di- 
boot, termasuk ke Safe Mode. Pesan kesa- 
lahan sama sekali tak ada., sehingga tidak 
tahu pasti apa yang terjadi. Kemungkinan 


perbaikan yang ada untuk Windows XP 
adalah instalasi ulang. Sayang sekali, note- 
book tersebut membutuhkan CD recovery. 
Walaupun di salah satu partisi telah ter- 
simpan berkas untuk recovery tersebut, 
tetapi hanya bisa diakses bila CD Recovery 
tersebut ada. Cukup sulit ternyata. 

Setelah tanya kanan-kiri kepada mer- 
eka yang berpengalaman menggunakan 
Windows, baik sebagai pengguna biasa 
maupun pemberi dukungan teknis, jawa- 
bannya untuk perbaikannya selalu insta- 
lasi ulang. Suatu solusi yang jarang sekali 
atau tidak pernah saya lakukan di Linux, 
kecuali kasus kena serangan. Tentu saja 
sebelum menginstal harus mem-back-up 


data yang ada terlebih dahulu. Permasalah- 
annya bagaimana harus mem-back-up data 
tersebut, sedangkan memboot Windows 
saja sudah tak mungkin. Tentu saja bila 
kenalan saya tersebut rutin mem-back-up, 
tidak masalah. Tapi maklumlah, jarang 
orang yang melakukan hal tersebut. 

Kalau menurut Gepeng “Untung ada 
saya”, maka “Untung ada Linux”. Dengan 
menggunakan LiveCD saya dapat mem- 
masalah 


back-up. Tetapi selanjutnya, 


bagaimana proses mem-back-up yang 


aman dan sama dengan aslinya. Untuk tu- 
juan itu saya menggunakan utilitas dd yang 
biasa digunakan dalam pekerjaan forensik. 
Tapi saya harus mem-back-up ke harddisk 
ain di jaringan, sayangnya tidak ada server 


FS. Sehingga untuk itu pilihannya meng- 
gunakan FUSE (Filesystem in User Space). 
Dengan FUSE, saya hanya membutuhkan 
koneksi SSH dan bisa me-mounting dari 
LiveCD ke mesin di jaringan tersebut. 
Sangat praktis, bahkan lebih praktis dan 
ebih aman dari NFS atau SAMBA. 


Sayangnya, saya tidak menemukan 
LiveCD yang sudah memiliki FUSE dan 
SSHES. Saya pilih distro LiveCD SLAX se- 
bagai basis. Cukup saya download ISO dari 
SLAX dan modul yang saya butuhkan, yaitu 
TFS-prog, SSHFS, dan FUSE. Untuk mer- 
emaster SLAX cukup dengan membongkar 
iso SLAX (mount -o loop), lalu meletak- 
kan modul tersebut di direktori /modules 
dan /optional. Lalu jalankan make iso.sh. 
Maka sudah jadi ISO SLAX yang telah di- 
kustomisasi tersebut. 

Setelah itu berkas iso cukup di”bakar” 
dan di-boot. Setelah di-boot, maka jalan- 
kan fuse module dengan modprobe fuse 


KL 
Banyak orang 
bilang Windows 
XP itu mudah bagi 
pengguna awam, 
kenyataannya tidak 
selalu benar...,, 


dan mounting directory-nya dengan sshfs 
userku@serverku:/direktori kosong /mnt/ 
remote. Lalu proses back-up dapat dilaku- 
kan dengan dd if-/dev/hdal of-/mnt/re- 
mote/hdal. Maka partisi hdal di-back-up 
di mesin remote. 

Cara mem-boot ini tidak melibatkan 
harddisk yang ingin diselamatkan. Sangat 
cocok bila digunakan pada proses analisis 
forensik. Tentu saja kecepatan back-up 
bergantung koneksi jaringan yang di- 
gunakan. 

Setelah itu saya bisa mereparasi note- 
book tersebut atau hendak menginstal 
ulang tanpa khawatir, karena data yang 
ama telah tersimpan baik. Walau tanpa 
ada CD recovery ternyata dengan Linux 
dapat memboot ke partisi recovery terse- 
but. 

Tunggu apalagi untuk memanfaatkan 
open source di organisasi Anda? Lebih baik 


erlambat daripada tidak sama sekali dan 
akhirnya mengalami kerugian. Data itu 


mahal Bung! A 


10 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Antara Distro dan 
Layanan 


Namun, yang saya keluhkan adalah 
banyaknya distro ini justru akan membin- 
gungkan pengguna, khususnya pengguna 
baru. Saya akan ambil sebuah analogi. 

Pada suatu saat kami pergi ke sebuah 
pujasera yang belum pernah kami kunjungi 
sebelumnya. Sesampainya di sana kami dis- 
erbu oleh para penjual makanan, atau lebih 
tepatnya para pelayan dari masing-masing 
kedai, yang memberikan berbagai menu. 
Ada setumpuk menu di depan kami. Ada 
beberapa kedai yang memiliki menu yang 
mirip. Untuk nasi goreng saja, ada berbagai 
jenis dan dijual oleh beberapa kedai yang 
berbeda. Menghadapi hal yang demikian 


tentu saja kami bingung. Akhirnya kami 
memilih sekenanya. Analogi ini mirip den- 
gan situasi Linux saat ini, membingungkan 
pengguna pemula. 

Bagi yang sudah sering pergi ke pu- 
jasera tersebut, setelah beberapa kali 
mencoba berbagai jenis nasi goreng, dia 
dapat memilih dengan cepat apa yang 
dia mau. Sekali lagi, dia harus mencoba 


beberapa kali dahulu untuk akhirnya me- 


alah satu kritikan saya terhadap Linux 

adalah terlalu banyaknya distro Linux. 

Sepertinya setiap orang ingin membuat 

distro sendiri-sendiri. Di Indonesia saja 
sudah ada beberapa distro Linux yang berbeda 
dengan basis yang berbeda-beda juga. Saya ti- 
dak bermaksud melarang Anda untuk mem- 
buat distro. Tentu saja boleh membuat distro 
sendiri. Bahkan salah satu kekuatan dari Linux 
adalah relatif mudahnya untuk membuat se- 
buah distro baru. 


milih sesuatu yang paling dia sukai. Hal 
ini, lagi-lagi, mirip dengan kondisi Linux. 
Setelah mencoba beberapa distro akhirnya 
sang pengguna menemukan sebuah distro 
yang paling nyaman bagi dirinya. Artinya, 
sang pengguna ini harus menyediakan 


Ataukah Anda adalah seorang yang tidak 
ingin macam-macam dan hanya ingin 
makan bubur saja? Atau Anda adalah 
seorang yang tidak ingin macam-macam, 
tetapi Anda tidak ingin makan bubur. 

Bagi saya yang paling penting dari ini 
semua adalah adanya support (layanan) 
yang prima. Justru ini yang saya rasakan 
kurang dari banyaknya distro Linux yang 
berbeda. Kebanyakan pembuat distro Linux 
merasa cukup puas dengan berhasil mem- 
buat distro, mengumumkannya, kemudian 
tidak memberikan dukungan kepada distro 
yang dia buat. Jika sang pembuat distro se- 
dang rajin, maka dia perbarui paket-paket 


dalam distronya. Ketika dia sedang malas, 
atau sedang banyak kerjaan lain, maka pa- 
ket dari distro yang dia kembangkan tidak 
dia perbaharui. 

Salah 


pendekatan open source adalah adanya ke- 


satu kekuatan utama dari 


bebasan untuk memilih. Source code dibu- 
ka agar bisa dibaca (dan diutak-atik) oleh 
pengguna. Tidak ada lagi rahasia dalam 
kode software dan pengguna tidak terkunci 
oleh sebuah vendor atau pengembang 
software tertentu. Pengguna open source, 


baik individual maupun perusahaan, dapat 
memilih pemberi support yang paling co- 
cok dengan mereka. Pertarungan di open 
source adalah pada sisi layanan. Sekali lagi, 
layanan! Siapa yang dapat memberikan 
layanan terbaik, maka dia akan menjadi 
pilihan pengguna. Warung masakan yang 
memberikan layanan terbaik akan selalu 
dikunjungi oleh pelanggannya. 


KL 
Bagi saya yang paling penting dari ini 
semua adalah adanya support (layanan) 
yang prima.,, 


waktu untuk bereksperimen. Bagi yang 
tidak memiliki waktu dia terpaksa harus 
mencari teman yang dapat memberikan 
saran. Pilihan yang terpilih akan bergan- 
tung kepada selera dari sang pemberi sa- 
ran tersebut. 

Mana yang paling baik? Jawabannya 
adalah bergantung kepada kondisi Anda. 
Apakah Anda seorang pemula yang memi- 
liki banyak waktu untuk mencoba-coba? 


Inti yang ingin saya sampaikan adalah 
jangan kita buat pengguna bingung den- 
gan terlalu banyaknya pilihan, dan yang 
ebih penting berilah dukungan yang ter- 
baik untuk pengguna Linux. Jika Anda 
ingin membuat sebuah distro, pastikan 
distro tersebut memiliki layanan yang 
berkesinambungan. Tentu saja ini adalah 
opini pribadi saya. Anda bebas untuk ber- 


beda pendapat. Ta) 


12 02/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Bajak-membajak 
Software di Indonesia 


khir tahun 2006 kancah teknologi infor- 
masi Indonesia ditutup dengan ”surat 
teguran” dari Markas Besar Kepolisian 
egara Republik Indonesia. Kalau biasa- 
nya surat teguran hanya selembar kertas HVS 
70 gram dengan model fotocopy dan cetak offset 
biasa, kali ini surat teguran yang dimaksud ben- 
tuknya sangat menarik, dicetak dua muka offset 
full color. Isinya surat standar lengkap yang di- 
cetak di kertas tebal bercap berwarna ungu dan 


cover-nya berwarna hitam dan potret tangan di- 


borgol di balik jeruji besi dengan pakaian jas hitam lengkap plus dasi. 


Sebetulnya, model pengiriman surat 
seperti ini tidak terlalu aneh, karena sudah 
banyak perusahaan yang mampu membuat 
dan mendistribusikannya secara merata 
ke seluruh Indonesia. Tetapi, pengiriman 
surat teguran yang lebih tepat brosur 
mewah ini memang sedikit aneh karena 
dilakukan oleh Kepolisian RI yang nota 
benenya punya anggaran operasi terbatas 
dari pemerintah. Surat teguran ini dikirim 
ke seluruh Indonesia, diperkirakan ribuan 
surat dikirim dengan database yang sangat 
lengkap, untuk toko-toko komputer atau 
perusahaan skala menengah-besar. 
Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian 


RI ini sebetulnya merupakan hal yang su- 
dah semestinya dilakukan oleh Polri yang 
memang ditunjuk sebagai penegak hukum 
di negara Republik Indonesia ini. Hanya 
saja, ada kejanggalan dan belum disosiali- 
sasikannya solusi atas semua langkah ini 


harus dikaji dengan lebih baik lagi. 
Kejanggalan yang terlihat adalah bahwa 


dengan dana yang sangat terbatas di Polri, 


seperti yang selalu disinggung di setiap 
kesempatan, mereka masih sanggup mem- 
buat sesuatu yang tergolong wah. Apakah 
tidak lebih baik, jika dana yang dibuang 


toko-toko CD dan DVD bajakan masih 
dibiarkan beroperasi di tempat terbuka 
seperti mal, toko-toko, bahkan di kaki 
lima. Apakah tidak sia-sia, jika kita semua 
bertekad untuk mengikuti dan menghar- 
gai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), 
tetapi polisi sebagai penegak hukum 
terasa berat sebelah dalam langkah pene- 
gakannya. 

Solusi untuk tidak melakukan pembaja- 


kan software memang sudah ada, yaitu de- 
ngan menggunakan produk yang berdasar 
pada open source. Tetapi pada kenyataan- 
nya, mengubah kebiasaan merupakan hal 
yang tidak dapat dilakukan dalam seke- 
jap. Adalah usaha lima kementerian un- 
tuk melakukan langkah legalisasi dengan 
menggunakan software berbasis open 
source atau IGOS Indonesia, Go Open 


Source!), tetapi tetap saja bukan merupa- 
kan solusi yang cespleng. 

Selain karena kesulitan mengubah ke- 
biasaan, ketidakberhasilan penggunaan 
software berbasis open source ini juga 
disebabkan oleh faktor masih mudahnya 
mendapatkan software bajakan, kemudian 
banyaknya pengguna komputer yang tidak 
mau pusing dan merasa sudah OK dengan 
keadaan sekarang. 

Dalam dunia komputer Indonesia, ma- 
salah software bajakan ini hanya satu dari 
berbagai isu yang memorak-porandakan 
tatanan bisnisnya. Isu lainnya, ada keten- 


tuan merakit komputer harus dengan izin 
industri dari departemen terkait, kemu- 


Rf 
Solusi untuk tidak melakukan 
pembajakan software memang sudah ada, 
yaitu dengan menggunakan produk yang 
berdasar pada open source.,, 


dalam bentuk sosialisasi melalui surat te- 
guran mewah dialihkan ke dana operasi di 
lapangan, sehingga para penegak hukum 
yang bersangkutan dapat betul-betul me- 
negakkan hukum tanpa memikirkan perut 
dan dapur di rumah. 

Dalam penegakan hukum, semua war- 
ga negara Indonesia punya kewajiban dan 
posisi yang sama, tetapi kenyataannya 


dian diharuskannya semua produk meng- 
gunakan buku petunjuk dalam bahasa In- 
donesia. 

Akhirnya, kita semua hanya dapat 
berharap, semoga saja pemerintah dapat 
melakukan evaluasi terhadap semua ini, 
sehingga Indonesia tidak tertinggal de- 
ngan negara-negara lain dalam penerapan 
teknologi informasi. A 


14 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 


Saran dari seorang guru Bahasanya juga agak “sangar” (sor- Demikian jawaban dari kami. Mudah- 
Salam Linux! ry). Tolong, dong, buat rubrik untuk | mudahan Anda puas. 

Sebagai guru di SMAN 2 Sampit, InfoLI- pemula juga jika rencana membuat Terimakasih atas saran-sarannya. Salam 
NUX jadi kitab suci untuk menularkan majalah/tabloid untuk para Linuxer | untuk para siswa SMAN 6 Sampit di sana. 
Linux bagi para siswa. Meski kadang ter- pemula masih belum terealisasi. Soal- 

tatih menjinakkan Linux, toh semangat nya cuma InfoLINUX, the one and only, Pertahankan tip dan trik! 

untuk menaklukkan Linux sedikit banyak yang jadi tumpuan harapan kami. Kepada InfoLINUX, 

terbantu InfoLINUX. Biarpun belinya ecer- | 5. Sesekali InfoLINUX ngasih bonus | Saya sungguh salut terhadap perubahan 
an, tolong dicermati saran-saran saya: stiker atau poster bagi pembacanya. | yang dilakukan terhadap majalah ini baik 
1. Bonus distro Linux lebih baik dalam Rasanya itu tidak menurunkan mar- | tampilan luar maupun isinya. InfoLINUX 


bentuk ISO, lantas para pembaca yang 
mem-burning-nya sendiri menjadi CD. 
Selain untuk kepentingan back-up 
(kalo file dalam DVD itu rusak, berabe 
khan?), jika ingin instalasi Linux di 
komputer lain yang kebetulan hanya 
memiliki drive CD lebih gampang 
(asas keterjangkauan). Saya sendiri 
tidak keberatan jika harus mem-burn- 
ing file ISO itu ke dalam CD. 


tabat InfoLINUX menjadi majalah 
anak ingusan. 


Maju terus InfoLINUX. 
Ale Syahid - via e-mail 


Pak Ale yang terhormat, 

Senang sekali kami memperoleh surat dari 
Anda yang berada jauh di Sampit. Kami kurang 
jelas nih, apakah Sampit, Kalimantan Tengah? 


2. Bonus software yang disertakan to- 
long disertai petunjuk dalam bahasa 
Indonesia atau setidaknya sepatah dua 
patah kata dari InfoLINUX. Atau se- 
baiknya praktik nyata dari InfoLINUX 
ketika menginstalasi software tersebut 
serta bagaimana mengatasi berbagai 
trouble atau memecahkan masalah de- 
pendency-nya. Atau malah memberikan 
juga dependency-nya. Sebagai majalah 
bulanan dengan bonus DVD, Info- 
LINUX bisa menyajikan hal itu. 

3. Beberapa edisi InfoLINUX meng- 
gembar-gemborkan manfaat Linux 
bagi dunia pendidikan, tapi distro- 
distro khusus (atau dikhususkan 
untuk dunia pendidikan) seperti 
Freeduc atau Edubuntu rasanya be- 
lum pernah dibonuskan. Lebih sip lagi 
jika ada yang dispesialkan untuk TK, 
SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. 
Untuk bonus distro IKC-nya, two 
thumbs up! (sudah kangen rasanya). 

4. Segementasi pasar InfoLINUX apa me- 
mang tidak memberi tempat untuk 
para newbie seperti saya? (makanya, 
di atas saya bilang “tertatih-tatih”). 


Kami coba langsung jawab saran-sarannya. 


. Mengenai distro yang disertakan, kami 


berusaha agar distro-distro Linux yang di- 
sertakan dalam bentuk ISO. Kecuali, distro- 
distro tertentu yang mungkin dibutuhkan 
agar dapat di-boot langsung. 


. Saran Anda mengenai petunjuk dalam ba- 


hasa Indonesia akan kami perhatikan untuk 
edisi-edisi mendatang. Untuk saat ini, Anda 
bisa menemukan petunjuk-petunjuk setiap 
paket software tersebut dalam file kom- 
pressinya. Biasanya berupa fil README 
atau INSTALL. 


. Distro Linux untuk pendidikan sudah kami 


rilis dalam bentuk Buku Mini InfoLINUX 
yang menggunakan distro edubuntu. Mung- 
kin di saat yang tepat nanti, kami akan me- 
nyertakan distro-distro Linux pendidikan 
dalam bonus DVD InfoLINUX. 


. Artikel-artikel pembahasan khusus untuk 


para pemula Linux akan kami munculkan 
pada edisi-edisi mendatang. Tunggu saja. 


. Bonus poster sudah pernah kami lakukan 


pada beberapa InfoLINUX edisi 2005. 
Dengan adanya saran dari Anda, kami akan 
mempertimbangkannya untuk InfoLINUX 
edisi-edisi mendatang. 


yang sekarang ini lebih enak dibaca, di- 
lihat, dan lebih jelas. Pada halaman mu- 
ka, saya setuju bahwa InfoLINUX harus 
konsisten dalam hal warna logonya dan 
sampulnya, agar pembaca lebih mudah 
mengingat dan mencari majalah ini di- 
antara deretan majalah lainnya. 

Salah satu tambahan yang paling saya 
suka adalah rubrik “Tip dan Trik” yang 
kadang-kadang diletakkan bersebelahan 
dengan rubrik “Solusi”. 

Usul yang yang ingin saya sampaikan, 
pada rubrik “Tip dan Trik” dan rubrik 
“Tutorial”, saya ingin agar InfoLINUX 
memberikan peringkat tingkat kesulitan 
terhadap suatu persoalan yang sedang 
dibahas, karena saya rasa banyak sekali 
pembaca InfoLINUX yang merupakanpara 
pendatang dari dunia Windows, apalagi 
bagi mereka yang belum terbiasa bekerja 
di konsol atau mode text beserta perin- 
tah-perintah teks yang ada pada Linux. 

Kemudian, kalau bisa rubrik “Tip dan 
Trik” selalu diadakan, agar pembaca ter- 
us menerus memperoleh bahan-bahan 
berguna untuk menggunakan Linux. 

Martin Fredly - melalui e-mail 


Terimakasih atas pujian dari Bung Martin. 
Mengenai tanggapan dan usulnya, kami akan 
mempertimbangkan agar rubrik “Tutorial” me- 
nyertakan info tingkat kesulitan. Mungkin pada 
edisi mendatang, hal ini dapat kami realisasikan. 
Sedangkan rubrik “Tip dan Trik”, memang 
kami rencanakan agar tidak selalu hadir di setiap 
edisi. Agar tip dan trik yang dihadirkan tidak se- 
lalu berulang-ulang dan menarik bagi pembaca. 


16 02/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TESGREVIEW 


Linux Sudah Siap 


Bus — 5 
aja Ya Yaya Ya NOS 
"2 A PA, 


NP X 

ee UN Ba EN 
RE AA KIA 

TT “aja Rn 


K2 NK 
Yr yaaa KG K3) 
AAA 


aah 
Ip 


entikan segala keraguan! Sudah banyak 

bukti yang memperlihatkan ketangguhan 

Linux dalam dunia server hingga desktop. 

Jangan takut untuk melakukan peruba- 
han. Apalagi perubahan ini lebih banyak mem- 
bawa manfaat, karena selain menghemat pen- 
geluaran (Ingat! Linux itu free!), bebas virus dan 
menghindarkan kita dari melakukan tindakan 
pembajakan. 

Ada banyak distro Linux yang bisa dipilih. Di 
sinilah kita diberikan kebebasan untuk memilih 
distro yang kita suka. Salah satu distro yang 
pantas menjadi solusi terbaik adalah OpenSUSE 
Linux 10.2, yang dibahas dalam rubrik “Tes Dis- 
tro” kali ini. Distro ini menawarkan penampilan 
desktop yang nyaman dan mudah digunakan. 


Paket-paket yang disertakan OpenSUSE juga 
sangat lengkap. Bayangkan saja, OpenSUSE 


menyediakan CD installer sebanyak lima buah. 


Sedangkan, OpenSUSE 10.2 yang disertakan se- 
bagai bonus DVD kali ini merupakan gabungan 


ima CD installer tersebut ditambah sebuah CD 
yang berisi paket-paket extras OpenSUSE. 

Distro lainnya yang dibahas pada rubrik “Tes 
Distro” adalah Linux XP Desktop 2006. Distro 
yang satu ini memiliki penampilan yang sangat 
mirip dengan Windows XP. Bagi pengguna 


Linux yang sudah terbiasa dengan lingkungan 
Windows XP, bisa memanfaatkan distro ini 
untuk mempercepat penggunaan Linux. Sayang- 
nya, distro ini tidak bersifat free karena peng- 
gunanya diharuskan untuk membeli serial num- 
ber untuk mengaktifkan penggunaan Linux XP 


Desktop hingga waktu tak terhingga. 

Pada rubrik “Tes Hardware”, untuk kali per- 
tama InfoLINUX menguji sebuah Internet Tele- 
phony Gateway. Device ini sangat berguna bagi 


perusahaan yang ingin memanfaatkan jaringan 
IP untuk melakukan komunikasi suara, sehing- 
ga bisa menekan biaya penggunaan telepon pe- 
rusahaan. A 

E. Wiryadi Salim (wiryadi@infolinux.co.idJ 


18 02/2007 w INFOLINUX 


Hardware 

ACCESS POINT 19 
Level One WAP-0010 MIMO 
Access Point 

Internet Telephony Gateway 19 
PLANET VIP-480 


Router/Modem 20 
D-Link DSL-G604T 
ROUTER/MODEM 20 


SMCWBR14T-G Barricade"M g 
Wireless Broadband Router 


Distro 

Linux XP Desktop 2006 22 
OpenSUSE Linux 10.2 22 
Software 

SugarCRM 4.5.1 23 
WireShark 0.99.3 23 
Game 

Frozen Bubble 2.0 24 
Wormux 0.7.4 24 
Buku 

Developing Linux 

Applications 25 
Web Host Manager 

Administration Guide 25 


Wi-Fi Hotspots: Setting 
Panduan Praktis 
Debian GNU/Linux 3.1 25 


Definisi Label “On the DVD” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On the 
DVD”, berarti Anda dapat 
menemukan paket soft- 
ware tersebut dalam bonus 
DVD InfoLINUX edisi kali ini. 


Prosedur “Linux Ready” € 
Sebuah PC atau notebook 
yang mendapatkan predikat - ? 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya 
mulai dari proses instalasi sebuah 
distro Linux dilakukan hingga insta- 
lasi driver hardware tersebut. Distro 
Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah Knop- 
pix 5.0.1, Mandriva Linux 2007, Fe- 
dora Core 6, dan SUSE LINUX 10.1. 


www.infolinux.web.id 


ACCESS POINT 


Level One WAP-0010 MIMO Access 


HARDWARE 


INTERNET TELEPHONY GATEWAY 


PLANET VIP-480 


MODEL WAP-0010 STANDAR IEEE 802.11b, IEEE 802.119 

SECURITY 64/128-bit WEP Encryption, WPA(TKIP)/ WPA2 

INTERFACE MANAJEMEN Server DHCP, SNMP 

ANTENNA 3 x 5dbi detachable Antenna MODE OPERASI AP/ WDS/ Hybrid (AP-- WDS) 
HARGA Rp920.000 (kisaran) GARANSI 2 tahun 

INFO www.level1.com PENYEDIA AMPNet Mega Pratama, (021) 640-1651 


roduk Level One yang diuji 

kali ini benar-benar ber- 

beda dengan access point 
lainnya yang pernah di uji di 
lab InfoLINUX. 

Karena, pada umumnya 
sebuah access point hanya 
memiliki sebuah port ethernet 
RJ-45 yang dihubungkan ke ja- 
ringan utama, sedangkan Level 
One WAP-0010 ini dilengkapi 
empat buah port. Sehingga, 
Level One WAP-0010 selain 
menawarkan fitur access point 
juga menawarkan fitur ether- 
net switch dengan empat port. 

Dengan kelengkapan an- 
tena eksternal yang detachable 
sebanyak tiga buah, WAP-0010 
memberikan fitur cakupan 
sinyal yang luas serta kekuatan 
sinyal yang kuat. 

Pilihan konfigurasi berbasis 
web yang disediakan tergolong 
sederhana, karena WAP-0010 
memang bukanlah sebuah 
router wireless. Yang disayang- 
kan, konfigurasi web dari WAP- 


0010 ini sangat tidak bersa- 
habat dengan browser Mozilla 
Firefox. Karena, beberapa pili- 
han konfigurasi tidak tampil 
secara maksimal ketika meng- 
gunakan Firefox, terutama 
ketika memilih pilihan konfi- 
gurasi “Advanced Setting”. Hal 
ini tentu mengganggu admin 
sistem yang sering menggu- 
nakan browser Firefox. 
Fitur-fitur lainnya yang 


adalah 


sehingga client-client 


disediakan 
DHCP, 
tidak perlu melakukan pen- 


server 


gaturan jaringan, karena sudah 
terkonfigurasi secara otomatis 
melalui WAP-0010. EWS 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (209) IIIIIGIALN7 36 
Handling (590) NIIGIOLLUL7 63 
Layanan (59) NIIIIGIILU7 1S 
Harga (3599) "/////// / /M33 
Performa (3599) #INIIMALN7 1 


ILINUX RATING 


0 2 


MODEL VIP-480 VOICE CODEC G.711, G.729 AB, G.723 (6.3 Kbps / 5.3Kbps) 
STANDAR H.323 v2/v3/v4 and SIP (RFC 3261) , SDP (RFC 2327), Symmetric RTP, dll 
INTERFACE PORT WAN: 1 x 10/100Mbps RJ-45 port, LAN: 4 x 10/100Mbps RJ-45 
port, Voice: 4 x RJ-11 connection (2 x FXS, 2 x FXO) 


HARGA US$310 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.planet.com.tw PENYEDIA Diamondindo Mitra Lestari, (021) 612-403. 


eknologi Voice over IP 

(VoIP) sudah sedemikian 

canggih saat ini. Dan ban- 
yak perusahaan besar yang me- 
manfaatkan teknologi ini demi 
mempermudah komunikasi di 
antara pekerjanya. 

PLANET VIP-480 VoIP 
Gateway mendukung penuh 
standar SIP dan H.323 yang 
memberikan solusi total untuk 


integrasi jaringan voice-data 
dan Public Switched Telephone 
Network (PSTN). 

VIP-480 tidak hanya mem- 
berikan komunikasi suara 
berkualitas tinggi, tapi juga 
menawarkan keamanan, ke- 
mampuan sharing Internet yang 
lebih reliable untuk komunikasi 
suara dan Internet setiap hari. 

Interface konfigurasi yang 
mudah diikuti, serta tool setup 
wizard yang membantu ad- 
min melakukan konfigurasi 
VIP-480. Dengan fitur server 
DHCP, VIP-480 bisa memu- 


dahkan konfigurasi jaringan 


pada client-client LAN-nya. 

Buku manual yang diser- 
takan VIP-480 sangat mem- 
bantu ketika melakukan kon- 
figurasi VoIP melalui FXS atau 
FXO. Dengan penjelasan kon- 
sep Voice Port, admin pemula 
di VoIP bisa cepat memahami 
cara kerja port-port suara terse- 
but dan bagaimana memban- 
gun jaringan VoIP, apakah de- 
ngan mode peer-to-peer (H.323) 
atau mode SIP Proxy. 

Performa yang diuji kali 
ini hanya ketahanan VIP-480 
menangani reguest. InfoLINUX 
tidak menguji kemampuan per- 
forma voice. AEws 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (209 NIIIIOAHA17 30 
Handiing (59) NIGNGGGAT7 80 
Layanan (52) NINNNGAHAN7 30 
Harga (3599) "1////// 11 MB 
Performa (359). FINIIAAAAN/ SO 


#LINUX RATING 


o 2 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 19 


HARDWARE 


ROUTER/MODEM 


D-Link DSL-G604T 


MODEL DSL-G604T STANDAR ITU G.992.1, G.992.2, G.994.1, 802.11b, 802.119 
SECURITY WEP: 64/128/256-bit, WPA (IEEE 802.1x 4- TKIP) 

INTERFACE PORT LAN: 4 x RJ45 10/100M, WAN: 1 x RJ11 ADSL 

TIPE ANTENA 1 External Detachable DIMENSI 180x142x30 mm 


HARGA US$100 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.dlink.com PENYEDIA Sistech Kharisma, (021) 350-5668 


engan posisi instalasi 
berdiri dengan kaki ber- 
bahan karet, DSL-G604T 


ampaknya tidak didesain un- 


ig 


uk instalasi yang ditempel d 
karena DSL-G604T 
idak dilengkapi sekrup dan lu- 


dinding, 


bang untuk mengait sekrup. 
DSL-G604T menggabung- 
kan modem ADSL dan router 


wireless 802.11g yang cocok 
untuk digunakan bagi penggu- 
na rumahan maupun SOHO. 
DSL-G604T menggunakan 
teknologi ADSL untuk koneksi 
Internet berkecepatan tinggi 
dengan menggunakan line tele- 
pon PSTN. Dan DSL-G604T 
menggunakan teknologi wire- 
less 802.119 yang mendukung 
kecepatan hingga 54 Mbps. 
Dengan dilengkapi empat 


DSL-G604T dapat memberikan 
komunikasi dan transfer infor- 
masi yang lebih aman. 
Interface pengaturan berba- 
sis web sehingga dapat diakses 
secara multi-OS karena hanya 
memanfaatkan browser saja. 
Fitur-fitur pada interface 
pengaturan sangat lengkap dan 
mudah digunakan. Beberapa 
pengaturan di dalamnya, an- 
tara lain, pengaturan DMZ, 
DHCP, 
hingga pengaturan DNS relay. 


virtual server, server 


Pada bagian Wireless Mana- 
gement, tersedia pengaturan 
SSID yang dapat diatur hingga 
menjadi multi SSID. Arws 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (209) SIINGAALI1/ 74 
Handling (59) NIINGIMILL/ 15 
Layanan (59) NIM LLLU/ 50 


buah port LAN, DSL-G604 
bisa digunakan untuk membagi 
akses Internet ke client-client 
jaringan. Dan dengan dukung- 
an VPN melalui berbagai tun- 
nel IPSec dan PPTP membuat 


Harga (3596) "1//// / / MEI 
Performa (359). TINIIMALUN7 69 


ILINUX RATING 


0 3 


ROUTER/MODEM 


SMCWBR14T-6 Barricade" g Wire- 
less Broadband Router 


MODEL SMCWBR14T-G STANDAR 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.119 

SEGURITY 64/128-bit WEP/TKIP/AES-CCM/AES-0CB 

INTERFACE PORT LAN: 4 x RJ45 10/100M: WAN: 1 x RJ45 10/100M 

TIPE ANTENA 1 Dipole with RP-SMA connector DIMENSI 155 x 130 x 26 mm, 410g 


HARGA US$75 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.smc-asia.com PENYEDIA Mikrotek Internasional, (021) 560-1663 


MCWBR14T-G hadir de- 
ngan warna dominasi per- 
ak dan biru pada panelnya 
dan penampilan tanpa sudut. 
SMCWBR14T-G 
cocok untuk solusi networking 


sangat 


bagi pengguna yang mencari 
produk network SOHO all-in- 
one yang sederhana. 

Router ini mengombinasi- 
kan switch dual-speed 4-port 
10/100 Mbps dengan fitur 
MDI-MDIX, access point wire- 
less berkecepatan tinggi 108 
Mbps, keamanan firewall State- 
ful Packet Inspection (SPI), 
manajemen jaringan berbasis 
web, dan mendukung pass- 
through Virtual Private Network 
VPN). 

Pada konektivitas wireless, 
SMCWBR14T-G sudah dileng- 
kapi kemampuan koneksi wire- 
ess hingga 108 Mbps 
jaringan wireless keluarga yang 


pada 
sama, dan dengan standar 
802.11g, yang masih kompati- 
bel dengan standar 802.11b. 


Antena yang melengkapi 
SMCWBR14T-G merupakan 
detachable 


dapat diganti dengan antena 


antena sehingga 
berkekuatan tinggi, demi me- 
ningkatkan performa dan caku- 
pan jaringan wireless. 

Pada percobaan pengujian, 
SMCWBR14T-G sudah meng- 
aktifkan fungsi server DHCP 
secara default, dan client men- 
jadi dapat mengetahui alamat 
Pp SMCWBR14T-G. Karena 
ada percobaan InfoLINUX, 
IP SMCWBR14T-G 
ada buku manual berbeda 
engan alamat IP default 
MCWBRI1AT-G. NEWS 


I 
p 
alamat 
p 
S 


Kelengkapan (209) IIIIGOLLLU7 64 
Handling (59) SIGIGAGILI/ "1 
Layanan (59) NIGAMLLUN 56 
Harga (3590) O/////// (NM 
Performa (3599) #INMIMANUN7 10 


#LINUX RATING 
4 6 


0 2 


20 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


DISTRO 


DESKTOP 


Linux XP Desktop 2006 


EL 2D 9W 3 EDM 127 one 2 Gajlina ge Genera AF SE Comarser BM ostekipun kes # Vtme Corerot | (3 MEN G Ooita 


PEMBUAT Linux XP SITUS www.linux-xp.com 


KERNEL 2.6.15 DESKTOP GNOME 2.3.0 OFFICE Dia 0.94 


MULTIMEDIA Rhythmbox 0.8.8, TvTime 1.0.1 


GRAFIS Gimp 2.2.6, GThumb 2.4.2, Gtkam 0.1.12 
INTERNET Firefox 1.0.8, Evolution 2.0.3, Gaim 1.5.0, XChat 2.4.0 


istro yang diuji kali ini 
mencerminkan suatu 

usaha dari pembuatnya 
untuk menampilkan Linux 
dengan menawarkan kemudah- 
an ala Windows XP. 


Penampilan desktop Linux 


XP sangat mirip dengan Win- 
dows XP. Terlihat dari desk 
menu, serta menu-menu di- 
dalamnya. Demikian juga de- 
ngan penampilan themes. 

Instalasi Linux XP sendiri 
seperti instalasi Fedora Core 
yang lebih diperingkas. 

Setelah instalasi, kita ma- 
suk dengan menggunakan 
user root, hanya saja kita be- 
lum mengetahui password kita 
sendiri, karena hal ini tidak 
diatur pada saat proses insta- 
lasi. Password root ini dapat 
diatur melalui fitur Linux XP 
Control Panel. 

Linux XP Control Panel ini 
merupakan fitur menarik dari 
Linux XP. Karena Control Panel 
ini memberikan fungsi-fungsi 
konfigurasi yang lengkap, 
mulai dari interface, hardware, 
network, bahasa, users, hingga 
manajemen aplikasi. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 3 GB 
Memory : 256 MB 


Untuk 


manajemen aplikasi, kita ha- 


memanfaatkan 


rus terhubung dengan Internet 
agar dapat mengakses reposi- 
tori pusat dari Linux XP. 

Pada saat proses instalasi, 
disarankan agar kita tidak lagi 
mengatur mount-mount partisi 


tambahan alias tidak penting, 
karena seusai instalasi, partisi- 
partisi tersebut dapat diakses 
melalui nautilus. Dan dengan 
menambahkan partisi-partisi 
tambahan ini, sering menim- 
bulkan gangguan pada proses 
instalasi. 


Kelengkapan driver juga 
termasuk lengkap, terutama 
device winmodem. Arws 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) IIIIA/ 11117 5.0 
Fitur (4091) "/////// /IN) 
Kemudahan (309) TIIIII A17 30 
Dokumentasi (109) NIIIIIAGE17 89 


#LINUX RATING 
4 6 


0 2 


DESKTOP/SERVER 


OpenSUSE Linux 10.2 


Frozen. Bubble 


nomee 


Fresew 


MI Computer BEI About Mara | MM pu 


(B Ununest - open... | 27 Ine GimPi 


JLse Mayers. Cnanne . JW Appicabon Bro. 


PEMBUAT OpenSUSE Project/Novell SITUS www.opensuse.org 

KERNEL 2.6.13.2 DESKTOP KDE 3.5, GNOME 2.16 

OFFICE OpenOffice.org 2.0.4, KOffice 1.6.0, GnuCash 2.0.2, Planner 0.14.1 
INTERNET Firefox 2.0, Thunderbird 1.5.0.8, Evolution 2.8.2, XChat 2.6.6, Gaim 1.5.0 
SERVER Apache 2.2.3, Bind 9.3.2, DHCP 3.0.5, Postfix 2.3.2, Samba 3.0.23d 


etelah kehadiran OpenSUSE 

10.1 yang sedikit mengece- 

wakan bagi beberapa pengge- 
mar distro bikinan Novell ini, 
akhirnya diperbaiki dengan ke- 
hadiran OpenSUSE 10.2. 
OpenSUSE 10.2 dianggap 
sangat matang memperlihat- 
kan kemampuan desktop Linux. 
Walaupun sempat menghadapi 
kegalauan bagi penggemarnya, 
setelah kasus kerja sama an- 
tara Novell dan Microsoft 
yang dianggap dapat merugi- 
kan kelangsungan hidup SUSE 
Linux. 
Secara keseluruhan, Open- 
SUSE 10.2 dapat dianggap se- 
bagai perbaikan dari OpenSUSE 
10.1. Hal ini terlihat dari peruba- 
han file sistem default menjadi 
Ext3 dari ReiserFS yang diang- 
gap masih memiliki kekurangan 
dalam hal journaling atau karena 
berkaitan dengan sang pencipta 


ReiserFS yang menjadi terdakwa 
pembunuhan? 

Penampilan desktop Open- 
SUSE 10.2 sendiri memberikan 
penampilan berbeda. Lihat saja 
penampilan desktop KDE dan 
GNOME yang dikustomisasi 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 3 GB 
Memory : 256 MB 


oleh pengembang OpenSUSE. 
Khususnya desktop GNOME, 
kotak 


menu yang lebih menarik dan 


yang menampilkan 


user friendly. Kotak menu se- 
perti ini sebenarnya kali per- 
tama muncul pada SUSE Linux 
Enterprise Desktop 10. 

Selain itu, pada versi terba- 
runya ini, OpenSUSE langsung 
terintegrasi dengan ZENWorks 
pada saat menginstalasi paket- 
paket software yang mungkin 
tidak terdapat dalam DVD/CD 
instalasi OpenSUSE 10.2. Sa- 
yangnya, hal ini hanya bisa di- 
lakukan secara online, sehingga 
harus terhubung dengan jaring- 
an Internet. Arws 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (2070) III A17 3.0 
Fitur (4090) "/////// / IR) 
Kemudahan (309) YIIIIGATOT7 30 


Dokumentasi (109) NIIII IIA 39 
ILINUX RATING 


22 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


OFFICE / GROUPWARE 


SugarcRM 4.5.1 


Hle Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Tocamocr Mozima Firefox 


G--G D @ (En MocainosuSugarOSIndex php?module-ContactsSacton-EdiViewretum mod J(r) @ Go (GL 


(Release Notes f9 Fedora Project |) Fedora Weekly News. 31Community Support (3IFedora Core 6 MIRed Hat Magazine 


Wekome admin |,My Account, Training, |1Empioyees,l/Admin,|,Logout,sAbout AT NA 


Di 
Pl 
(j 
. 


Asearn 


| Home My Portal | Calendar | Activities | Contacts | Accounts | Leads | Opportunites | Cases BugTracker Documents | Emalis | »» 


Last Viewed: 88 Adi 


FB Tratinsttue | G3) WESTARKANSAS3 | Gj InternationalA ” G Cioud CoverTru | HL Smith & Daugh 


EA CONTACTS: 
lusave. Jl cancel.) 


CONTACT INFORMATION 


1 shonreurs 


$ Create Contact 


#3 Enter Business Card 


INTERNET / NETWORK ANALYZER 


WireShark 0.99.3 


File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help 


Buanomeiptrace Wireenark 


Beda DUO asesor Dmnaga 


SOFTWARE 


Witer-|| 


TEJ ar esoresaon Jt ear V anon) 


No... | Time Source Destination 


Protocol Info 


1 O.0o0000000 — 192.168.49.211 192.168.44.1 


3 0.163291527  192.168.44.1 192.168.49.211 


5 0.449639791 42:04: Broadcast 


7 1.135409318 42:04: Broadcast 


19 11. 28 42 
11 12.452775706 42 


Broadcast 
ana sem 


TELNET Telnet Data ... 
TCP dcutility » telnet (ACKI Seg-0 Ack-2 Win-16384 
ARP” Who has 192.168.49.2147 Tell 192.168.49.213 


ARP Who has 192.168.49.2127 Tell 192.168.49.215 


no has Teti 192 


.168.49. .168.49.215 
no has 192.168.49.2147 Tell 192.168.49.213 


Frame Number: 9 

Packet Length: 342 bytes 

Capture Length: 342 bytes 

(Frame is marked: Falsel 

IProtocols in frame: eth:ip:udp:bootp) 

ICotoring Rule Name: UDPJ 

ICotoring Rute String: udp) 
D Ethemet II, Src: 36:00:98:d6:a9:d1 (36:00:98:d6:29:d1), 
b Internet Protocol, Src: 192.168.71.242 (192.168.71.242), 
b User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: 
b Bootstrap Protocol 


Dst: Broadcast (rrirritr:trirrifr) 
Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255) 
bootps (67) 


Ia Gone From von First Name: PA — £ Office Phone: 
CA Contacts 
—— | testName" Mobile 
H3 Impor 
Kan Enena Aecount Name: 5 Home 
None” oo Lead Source -None- H Other Phone: 
Campaign Lselect | 
Tie Fax 
Department Emsit 
Binhdate ama Other Ema 
Reports To: (select) Assistant 


— nan dimabe 


a21 


KI 


Done 


lbooe Tr Fr Fr Tf Ff FF 36 00 98 d6 9 dl 08 00 45 00 
lbo1o 01 48 00 07 00 00 f9 11 b8 03 co a8 47 12 ff tr 
lbo20o tr rr 00 44 00 43 0134 ce 02 O1 06 06 06 81 14 
lbo3o ac ba 60 07 00 00 60 00 6g 09 e0 99 09 og s9 09 
Iboao 00 00 co a8 47 te 00 00 B1 14 ac bd 00 09 09 09 


File: home/supriyanto/Desktop/dualhome iptrace" 15 KB 00:00:26 


P: 103D: 103M: 0 


PEMBUAT SUGARCRM INC. 
SITUS www.sugarcrm.com 
LISENSI SugarCRM Public License 
HARGA Gratis 


DEPENDENSI Apache, MySOL, PHP, zlib, curl 


ustomer Relationship Mana- 
gement (CRM), merupakan 
metode yang digunakan 
suatuperusahaanuntuk mening- 
katkan hubungan antara peru- 
sahaan dengan para customer- 
nya. Pada platform Linux, sudah 
erdapat beberapa aplikasi CRM 
yang berlisensi open source. Salah 
satu yang menarik untuk diguna- 
kan adalah SugarCRM. 
SugarCRM merupakan paket 


aplikasi CRM yang dibuat berba- 
siskan platform LAMP. Aplikasi 
ini tersedia sebagai open source 


software dan proprietary software. 
Khusus untuk SugarCRM open 
source, dibagi lagi ke dalam dua 
jenis lisensi, yakni SugarCRM 
Public License, dan Microsoft 
Shared Source License. 

Beberapa fitur yang dimiliki 
SugarCRM, antara lain memiliki 
banyak fungsi yang berhubu- 
ngan dengan CRM 
(Account, Activities, Leads, dan 
Opportunities), 


seperti 


internasional- 
isasi, home page yang dapat di 
konfigurasi, forum, studio, me- 
miliki beberapa pilihan themes, 
dapat menggabungkan duplikasi 
record, plugin untuk active direc- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium II 
Harddisk : 60 MB 
Memory :128 MB 


tory  authentification, — upgrade 
wizard, mendukung penggunaan 
database MySOL dan MS SOL, 
dan memiliki fitur pencarian se- 
cara global. 

Pada halaman utama Sugar- 
CRM, terdapat sejumlah sub- 
menu utama, seperti Home, 
MyPortal, 


Contact, Account, Leads, Cases, 


Calendar, Activities, 
Bug Tracker, Documents, Projects, 
Email, Campaign, RSS, dan Dash- 
board. Untuk pemahaman dasar 
mengenai cara penggunaan 
modul pada SugarCRM, Anda 
dapat membaca dokumen User 
Guide dan Administration Guide 
yang telah disediakan oleh pihak 
SugarCRM. ta Sup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (3090) SNIIIGAN Z7 7,0 
Fitur (3090) "////// / MIRAS 
Dokumentasi (209) IIIII III A17 30 
Kemudahan (209) NIAGA /L17 60 


#LINUX RATING 
4 6 


0 2 


Pembuat Gerald Combs «gerald@wireshark.org» 


SITUS www.wireshark.org 
LISENSI GPL 
HARGA Gratis 


DEPENDENSI libpcap, net-snmp-libs, tcp wrappers, zlib 


ireshark adalah aplikasi 
network protocol analyzer, 
yang dapat digunakan 
untuk network troubleshooting, 
analisis, software dan protocol 
development, dan pendidikan. 
Aplikasi ini hampir memiliki 
semua fitur yang biasa ter- 
dapat pada aplikasi protocol 
analyzer. 
Wireshark dibuat 
pengembangan dari Ethereal, 


sebagai 


yang tidak dilanjutkan lagi oleh 
Gerald Combs, berkaitan de- 
ngan masalah legal issue. Sebagai 
aplikasi protocol analyzer yang 
lengkap, Wireshark memiliki 
banyak fitur. 

Beberapa fitur yang dimiliki 
Wireshark, antara lain bersifat 
multi-platform, — multi-interface, 


VoIP analysis, mendukung live 
capture dan offline analysis, dapat 
membaca beragam format file 
capture (tcpdump, NAFs Sniffer, 
Microsoft Network Monitor, 
Novells LANalyzer, Cisco Se- 
cure IDS iplog, the pppd log, 
RADCOMs WAN/LAN Ana- 


Iyzer, dan banyak lagi), dan men- 


dukung ratusan protocol yang 


dapat dianalisis. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 2 MB 
Memory :128 MB 


Kali pertama menjalankan 
aplikasi ini, Anda hanya akan 
Wire- 
shark dalam keadaan kosong. 


menemukan windows 


Untuk memulai capture network 
protocol dengan Wireshark, 
Anda dapat langsung memilih 
menu Capture -» Interface, kemu- 
dian klik capture pada interface 
yang diinginkan. 

Setelah di-capture, pada layar 
Wireshark kini terdapat tiga 
display (packet list, packet details, 
packet bytes), yang berisikan 
informasi paket data yang baru 
saja di-capture. Dari hasil ini, 


Anda dapat segera melakukan 


analisis terhadap paket data 
yang diinginkan. fa Sup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (309) III 117 90 
Fitur (3099) "1///// 11 JI) 
Dokumentasi (2070) NIIIIIIHAN7 30 


Kemudahan (2070) TIIIINAAIT/ 8.5 
#LINUX RATING 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 23 


GAME 


ARCADE 


Jai Bubble 2.0 


MErozens “Bubbie2 


Eye Ya Ya Ya Yaya 


Kg PN 
AA AK EPAUPA 
(RT TA MY YA 


Random level PM 


ATK, 
(RT AC IRY 
TA SAMA 


vayees 


PEMBUAT The Frozen-Bubble Team 
SITUS www.frozen-bubble.org 
LISENSI GPL 

HARGA Gratis 

DEPENDENSI SDL, SDL-image, SDL-mixer, SDL-Pango, Perl, Peri-SDL 


etelah sempat menjadi game 
paling favorit menurut poll- 
ing yang diadakan Linux- 
Ouestion.org, kini Frozen Bub- 
ble hadir dengan tampilan dan 
fitur yang lebih menarik pada 


versi terbarunya ini. 

Berbeda dengan Frozen Bub- 
ble versi 1.0, pada Frozen Bubble 
versi 2.0 ini, Anda sudah dapat 
memainkannya melalui jaringan 
LAN maupun Internet. Tampi- 
an gambar yang terdapat pada 
versi ini juga lebih menarik, dan 


elah disertai dengan beberapa 


tipe permainan. 

Beberapa fitur yang terdapat 
pada Frozen Bubble versi 2.0, 
di antaranya memiliki 100 level 
permainan untuk 1p game, 
dapat dimainkan sampai dengan 
5p melalui jaringan LAN atau 
Internet, full joystick support, 3 
professional guality 20-channels 
musics, 7 unigue graphical transi- 
tion effects and a level editor, dan 
realtime graphical effect di dalam 
menu screen. 

Saat memainkan game ini 
dalam jaringan LAN maupun 
Internet, Anda dapat melihat 
layar permainan lawan sehingga 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 30 MB 
Memory : 256 MB 


dapat diketahui secara pasti 
siapa pemenangnya. Untuk per- 
mainan 1p di Frozen Bubble, 
permainan akan berakhir jika 
bubble yang kita mainkan su- 
dah menyentuh garis bawah 
permainan. Untuk permainan 
lebih dari 1p, player yang men- 
jadi pemenang adalah player 
yang paling akhir menyentuh 
garis bawah permainan. 

Pada beberapa distro ter- 
baru seperti Fedora Core 6 dan 
beberapa distro lainnya, paket 
Frozen Bubble versi 2.0 sudah 
tersedia pada repositori extras- 
nya. Dengan ini, Frozen Bubble 
2.0 dapat segera Anda mainkan 
dengan mudah. ta) Sup 


Hasil Pengujian 

Grafik (3096) "1////// / NG 
Fitur (4090) "//////// /iff) 
Kompabilitas (2070) IIIIIIALL17 7.5 
Dokumentasi (109) IIIIIGAN 117 7.0 


#LINUX RATING 
2 4 6 


0 


ARCADE 


Wormux 0.7.4 


Wormux.0:719 


PEMBUAT The Wormux Team 


SITUS www.wormux.org/wiki/en/index.php 


LISENSI GPL 
HARGA Gratis 


DEPENDENSI SDL, SDL-image, SDL-net, SDL-mixer, SDL-gfx 


asih ingat dengan game 
Worms? yang 
dibuat Team17 ini, sem- 


Game 


pat menjadi game favorit pada 
era 1990-an. Mirip dengan 
game Worms, pada platform 
Linux kini sudah terdapat game 
Wormux, di mana ide dan kon- 
sep game ini menyerupai game 
Worms. 

Dalam game Wormux, Anda 
akan memainkan satu unit pa- 
sukan worm untuk bertempur 
melawan pasukan yang lainnya. 
Terdapat beberapa unit pasu- 
kan di Wormux, yang namanya 
mengikuti sejumlah nama apli- 
kasi terkenal di Linux. Sebut 
saja, Firefox Team, Gnu Team, 
PHP Team, Kongi Team, Snort 
Team, dan Thunderbird Team. 

Sebelum memainkan game 
ini, ada baiknya Anda mengatur 
berapa jumlah player per team 
dan durasi waktu tiap player me- 
nyerang, yang dapat dikonfigura- 
si dari menu Options. Setelah 
mengonfigurasi dan masuk ke 
menu Play, Anda dapat memilih 
jumlah team dan map yang akan 
digunakan dalam permainan. 
Aturan permainan game ini 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 35 MB 


Memory : 256 MB 


adalah saling bertempur dengan 
senjata yang disediakan sam- 
pai semua pemain lawan habis 
terbunuh. Karena itu, gunakan 
strategi yang tepat saat memilih 
senjata dan melepaskan senjata 
ke arah lawan. 

Pada Wormux versi 0.7 ini, 
Anda tidak dapat memainkan- 
nya dalam jaringan. Jika ingin 
memainkannya dalam jaringan, 
Anda 


pada game Wormux versi 0.8. 


dapat menemukannya 


Kekurangan lainnya, game 
ini tidak memiliki penjelasan 
mengenai keyboard atau mouse 
shortcut dalam menu options- 
nya, sehingga dapat menyulit- 
kan kita saat bermain.tdSup 


Grafik (3094) "//////// NG 
Fitur (4090) MENEGALLLN/ 6,0 
Kompabilitas (2076) IIIIIIILLL7 7.5 


Dokumentasi (1070) IIIIIGA/L17 7.0 
#LINUX RATING 


24 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Developing Linux 
Applications 


Developing 
Linux 


Applications 
with GTK4 and GDK 


F5) 


Eric Harlow 


PENGARANG Eric Harlow 
PENERBIT Sams 

TERBIT Februari 1999 

HARGA US$34,99 (512 halaman) 
ISBN 0-7357-0021-4 

BONUS - 


engembang dalam negeri sebenarnya 

tidak kalah dengan pengembang luar. 

Banyak aplikasi menarik dan berkuali- 
tas yang telah dihasilkan. 

Hanya saja, para pengembang lokal 
kita kebanyakan masih berkutat di sekitar 
pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis 
Windows. Padahal, di saat perkembangan 
Linux yang semakin besar dan penggu- 
naan Linux yang semakin luas, hal ini bisa 
dijadikan motivasi untuk menghasilkan 
aplikasi-aplikasi berbasis Linux. 

Apalagi pemanfaatan Linux di Indone- 
sia yang masih tergolong baru dan peng- 
gunaannya yang semakin luas bisa diman- 
faatkan untuk membuka pasar baru. 

Developing Linux Applications bisa dija- 
dikan buku panduan untuk mengembang- 
kan aplikasi berbasis Linux. Dengan pem- 
bahasan pengembangan aplikasi dengan 
menggunakan pustaka GTK# termasuk 
GLIB dan GDK menggunakan bahasa C. 

Buku yang lebih cocok disebut handbook 
ini lengkap membahas kiat-kiat memba- 
ngun aplikasi berbasis Linux. Dan semua 


aplikasi dan kode yang dibahas dalam 
buku dirilis oleh penulisnya di bawah 
GPL. Mempermudah pembaca mempela- 
jari pemrograman berbasis Linux. News 


Web Host Manager 
Administration Guide 


Web Host Manager 


iministration Guide 


PENGARANG Aric Pedersen 
PENERBIT Packt Publishing 
TERBIT Agustus 2006 

HARGA US$39.99 (280 halaman) 
ISBN 1-9048-1150-7 

BONUS - 


ebHost Manager merupakan paket 

software yang digunakan oleh host- 

host web untuk mengatur kerja ser- 
ver-server dan setiap account individu yang 
terdaftar di host-host tersebut. 

Paket software ini merupakan bagian 
dari paket yang sama dengan cPanel se- 
hingga server host menggunakan Web- 
Host Manager, sedangkan pengguna cli- 
ent menggunakan cPanel. 

Dengan pengaturan berbasis web, 
admin dapat memonitor setiap kegiatan 
account-account di server, penggunaan 
bandwidth, dan banyak lagi. 

Buku ini mengajarkan cara cepat pe- 
ngaturan server WebHost Manager yang 
aman dan efektif, serta bagaimana bekerja 
dengan Apache, PHP, Perl, dan berbagai 
database. Selain itu, buku ini lengkap 
membahas pengaturan WebHost Ma- 


nager serta pemanfaatan tool-tool demi 
memberikan host web yang solid. 

Pembahasan yang diberikan enak di- 
ikuti, dengan gaya pengaturan yang rapi 
sehingga pembaca mudah mencari refe- 
rensi di dalamnya. Buku ini banyak mem- 
berikan contoh praktik serta panduan 
screenshot, yang lebih memperjelas setiap 
pembahasannya. AEws 


BUKU 


Panduan Praktis 
Debian GNU/Linux 3.1 


debian 
GNUJ/LINUX 3.1 
N 


PENGARANG Noprianto 
PENERBIT Dian Rakyat 

TERBIT Agustus 2006 

HARGA Rp45.000 (272 halaman) 
ISBN 979-523-788-8 

BONUS CD Debian 3.1 


ebagai sebuah distro yang benar-benar 

memiliki komitmen tegas untuk free 

software, Debian merupakan distro 
yang bebas dari paket-paket proprietary 
dan paket-paket dengan lisensi yang tidak 
kompatibel dengan konsep Debian. 
Oleh karenanya, Debian banyak disu- 
kai oleh pengguna Linux yang memegang 
teguh free software, dan sehingga meng- 
hasilkan distro-distro turunan yang ter- 
kenal, seperti Ubuntu, Knoppix, Xandros, 
dan SimplyMEPIS. 

Buku terbitan Dian Rakyat ini sangat 
engkap mengupas Debian. Mulai dari bab 
“Pendahuluan” yang menceritakan sejarah 
Debian, distro-distro turunan Debian, 
hingga menjelaskan kontrak sosial Debian 
terhadap masyarakat free software. 
Proses instalasi Debian yang mungkin 
kurang bersahabat bagi pengguna Linux 


pemula, di buku ini dibahas cukup jelas 
dan dengan bantuan gambar-gambar pan- 
duan yang sangat membantu. 

Pada bab “Menggunakan Debian GNU/ 
Linux”, dijelaskan penggunaan desktop 
GNOME dan KDE dalam lingkungan 
Debian. Setiap elemen dari GNOME dan 
KDE dibahas lengkap dengan bantuan 
gambar. NEWS 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 25 


SOFTWARE 


DVD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


ada beberapa kategori yang selalu ada tiap-tiap edisi. 


IL GRAFIK 1 


unofract 1 3.2 


/home/edwin/gnofract4d/params/curlybrot.fct - XI 


Elle Edit Tools Help 


ae 


MOOO0OOEE 8 
- DN Undo  Redo ' Explore 


asilkan gambar fractal unik yang ti- 
H- dapat dihasilkan oleh aplikasi lain 

dengan menggunakan aplikasi ber- 
nama Gnofract 4D. Memang tidak sehebat 
aplikasi-aplikasi fractal atau Fraktal lain, 
contohnya Fractint, tapi cukup lumayan 
bagi Anda yang menginginkan sesuatu yang 
sederhana atau mudah dijalankan. 

Fraktal adalah benda geometris yang kasar 
pada segala skala, dan terlihat dapat “dibagi- 
bagi” dengan cara yang radikal. Beberapa frak- 
tal bisa dipecah menjadi beberapa bagian yang 


semuanya mirip dengan fraktal aslinya. Frak- 
tal dikatakan memiliki detil yang tak hingga 
dan dapat memiliki struktur serupa diri 
pada tingkat perbesaran yang berbeda. Pada 
banyak kasus, sebuah fraktal bisa dihasilkan 


dengan cara mengulang suatu pola, biasanya 


dalam proses rekursif atau iteratif. 

Anda dapat menginstalnya langsung 
dari CD/DVD saat menginstal Linux. Kalau 
belum ada, tambahkan saja secara manual 
lewat fasilitas instalasi yang telah tersedia di 


dalamnya. 


Aplikasi yang dibuat oleh Edwin ini 
menghasilkan fractal dengan cara me- 
motong 2D lewat objek 4 dimensi bernama 
Julibrot. Beberapa contohnya dapat Anda 
temukan pada bagian galeri. 

Fitur-fitur yang dimiliki aplikasi ini, an- 
tara lain Built-in Fractint-compatible for- 
mula compiler sehingga Anda dapat meng- 
gambar hampir semua macam formula 
Fractint, 24-bit rendering dan antialiasing, 
support terhadap SMP, explore mode, auto 
zoom, dan masih banyak lagi. 

Untuk dapat menjalankan Gnofract 
4D, Anda membutuhkan beberapa depe- 
densi, yaitu GTK4 2.0, pygtk 2, Python 2.2 
atau lebih tinggi, dan C compiler. Asyiknya 
lagi, Anda tidak perlu menginstal Gnome 
jika Anda merupakan pengguna Gnofract 
versi 2.0 ke atas. Asu 


PEMBUAT Edwin 

SITUS http://gnofract4d.sourceforge.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window, a C compiler 
REOUIREMENT - 


/Driver/Modem /Networking 


HCF-modem Sylpheed 2.3.0 

HSF-modem 

smartlink IOffice 
Lyx1.4.3 


/Driver/VideoCard —— Openoffice.org 2.1.0 


ATI 


NVIDIA /Rubrik/Alternatif 
Gnucash 2.0.3 

/Driver/wLan Grisbi 0.5.9 

MadWiFi Jgnash 1.10.7 

Ndiswrapper Kmymoney2 0.8.5 
PHPfin 


RT 2x00 


Simplelnvoices 


/File Sharing 


/Rubrik/Games 
Azureus 2.5.0.0 

Frozen Bubble 2.1.0 
BitTorrent 5.0.3 

Wormux 0.7.4 
/Grafis 

/Rubrik/Software 
Gnofract 4d 3.2 Anam 
Tut 8 Wireshark 0.99.3 
Imgv 3.1.5 
lee (Rubrik/Solusi 
Installer /Rubrik/Tutorial 
OpenPKG 2.5 CCrypt 

Flash 
(Internet 
Endeavour Mark II /Scientific 
214 Tnimage 3.5.5 
/Messanger /Server 
ayttm 0.4.6-17 Postfix 2.3.5 


26 02/2007 


INFOLINUX 


DVD RUSAK? 


Apabila DVD yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya. Kirimkan DVD yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim DVD InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan DVD penggantinya. 


www.infolinux.web.id 


TT (aa, 
File Got View Help 


11-990-006-03JP6 — 11174284anAipg 


PP 


11203970anAjpg — 14-121-149-11JPG 14-121-149-12)PG 


2. 


14121166-01ppG 


G 14 
6-04PG Ia 14-122-132-00)P6 


Sortbyname | 15 MB, 39 files (318 K1) (saox 


PG 14-121-166-03JPG 


| 
| 
— “« 
| 
Jl 


64 132522 bytes 


EMOKANUAN 
#storage/graphics 3 
Istorage/graphics 1 


Proots 


skil piunge router 8.5 ampjpg 
sKII piunge router 9.0 amp,jpg 
sony-ICFC253-ong bmp 
sony-1ctc253/p9 

testh.png 

tesi2png 
oolspius, 1550. 123425434.jpg 
0. 202582793jp3 
0. 1396975.ipg 


Vaangler hmiled jpg 
Wrangler tsijpg 


J 
Sorted by name: 39 fies (1) 


(1345 x760) 221986 bytes 


Bisa dikatakan bahwa aplikasi ini agak se- 
dikit mirip, dari segi fungsi atau fitur-fi 
turnya, dengan aplikasi bernama ACDSee 
pada Windows. Memang masih banyak 
kekurangannya tapi bukan berarti tidak ber- 
manfaat. GOview berfungsi sebagai image 
viewer. Dengan menggunakan satu kali klik, 
Anda sudah dapat melihat file image yang 
Anda mau tanpa kesulitan. Seperti layaknya 
aplikasi-aplikasi image viewer lainnya, Anda 


full screen, Anda dapat menekan tombol F 
atau masuk melalui menu bar yang ada di 
atas. Begitupun halnya dengan slide show. 
Anda akan mengetahui dengan mudah se- 
tiap tombol shortcut yang dapat Anda guna- 
kan sehingga pekerjaan menjadi mudah. 
Memang terdapat beberapa kelemahan di 
sana-sini. Misal ketika Anda sedang berada 
pada mode full screen. Asu 


SOFTWARE PILIHAN 


(OFFICE J 


LyX 1.4.3 


|feve Rat tnven Loyo on Nanpe Oocemens ted 
| 


ta bima Sa 
je sa PN NN Ba AN ten 
| com & Neha 1 Neaggar 


Table: Relaton nymbels 


tas Tabie) 


Aplikasi yang berada di bawah lisensi 
GPL ini merupakan sebuah document 
processor yang menggunakan pendekatan 
penulisan berdasarkan struktur doku- 
men, dan bukannya berdasar kepada 
tampilan. Output yang dihasilkan oleh 
LyX berkualitas tinggi dan sangat prof- 
fesional, diiringi dengan menggunakan 
LaTexX..ASu 


juga dapat melihat gambar secara thumb- | PEMBUAT GAview Team PEMBUAT Lars Gullik Bjonnes & the LyX Team 
Lai . ' Mudah SITUS hitp://ggview.sourceforge.net SITUS hitp://www.Iyx.org 
Tn full screen, maupun silde show ud » | usensi cp Spa te 
itulah sebutan untuk penggunaan aplikasi | EPENDENSI X Window, gtk 1.2.0 imlib 1.9 DEPENDENSI X Window, LaTex 
ini. Untuk dapat melihat gambar secara | REOUIREMENT - REOUIREMENT - 
L FILE SHARING J 


Agaknya para produsen software sangat 


menyadari bahwa kemajuan teknologi 
Digital semakin pesat berkembang. Karena 
itu, tak habis-habisnya bermunculan, baik 
yang baru maupun yang sedang dalam 
masa perbaikan, aplikasi-aplikasi yang ber- 
hubungan dengan hal tersebut. Imgv, mis- 
alnya. Aplikasi yang dapat dijalankan pada 
platform Unix maupun Windows ini dapat 
digunakan untuk melihat file-fi le image 
yang Anda miliki. Imgv memiliki banyak 
fitur standar dan unik, seperti file directory 
browser, slideshow, zooming, rotating, de- 
tailed image information, on-the-fly exif data, 


gamma correction, histogram, Fullscreen 
support, wallpaper setting, dan lain-lain. 
Keunikan lainnya adalah kemampuannya 
untuk menampilkan empat gambar sekal- 
igus pada satu screen, memainkan berbagai 
jenis format movie yang popular, melaku- 
kan pengekstrakan dari website yang Anda 


pilih, multiple-directory loading, dan lain- 


ain. Asu 


PEMBUAT Ryan Kulla 

SITUS http://imgv.sourceforge.net 

LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window, Python-imaging (PIL) 
REOUIREMENT - 


Azureus 2.5.0.0 


@ 2003-2004 Aelitis 
Internet 


Azureus menawarkan download torren 
secara multiple. Dengan built-in tracker, 
Anda dapat berbagi torrent langsung 
tanpa mesti meng-upload-nya terlebih 
dahulu ke tracker eksternal. Ini disebut 
“hosting” dan dapat dijalankan dengan 
cara memilih context menu pada tampi- 
lan My Torrents. Atur embedded tracker. 
Hubungkan kolom eksternal tracker IP 
address ke eksternal IP address. NSu 


PEMBUAT Olivier Chalouhi 

SITUS hitp://azureus.sourceforge.net 
LISENSI Freeware 

DEPENDENSI X Window 
REOUIREMENT - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 02/2007 27 


SOFTWARE PILIHAN 


(| MESSANGER 1 


Ayttm 0.4.6 


(B Preferences 
— Logging 


Servicesmsn 


Lriles Into: 
IE chat Description: MSN Service New 
2s 


Ip Advanced Date: 2003/04/23 20145130 
Path: /usr/local/lib/ayttn/msnala 


Friendly Name: cam 


Server imessengerhownal.com 


nc Port 053 


au PB Tel me about news Hotmail/IMSN mail 
ica 
Ip urities (DO Wotify me about new mail even if itisnt In my inbok 


Ditun seript on mail otification 


Script Name: 


Console Smileys (BI Suess status from Away messages 
BD check tne connection state 
Kalibaa. BO Reconnect if connection unewpectedly draps 


Autostranslator 
BR enabie debugging 


ra xs 


Ada berbagai jenis aplikasi messenger 


yang dapat Anda gunakan, Yahoo! Mes- 
senger, Gaim, Ayttm, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Aplikasi yang berfungsi 
sebagai rumah aplikasi-aplikasi mes- 
senger ini mampu menampung banyak 
service. Ayttm tidak membatasi jumlah 
koneksi terhadap protocol. ASu 


- DA » Iter 'oss-Plat 
nan KO Projsas #udiptnsance 


Packaging 


ati 

pe now ina aw 
premium producitor business 
ustomere anne professional 


Iieime ofmore than 


AI 


ering one af ihe olowing three websites, 
or use the Search or Stemap tunctions belovt. 


OpenPKG 2.5 


ifa SPK 


OpenPKG Live 


S Nynx Ctp:/7Tep-Openpkg-org/xelense/1 0/5RC/OpenpKg-1 .0-0-1-0.0-3te- eh 
S ah ./openpkg-1.0-0-1.0.0-2rc.zh --prefixs/cu --userscx --GrOUpscu 


20 


1 ah ./openpkg-1.0.0-1.0.0.1x06-freebsdi.d. ah 
# exit 


3 Ycw/bin/zpm --rebuild http://inw-openpkg-org/pkg/ba3) 

5 /ewIbin/rpi 1x86: 

Proparing.. 
ah 


1.0.0.sre.rpm 
zpm 


5 (ewfbin/bash 
bast3.054 


Sebagai seorang pembuat program atau 
software-software, Anda tentu hendak 
mendistribusikan karya Anda tersebut, tak 
peduli secara komersial maupun tidak. Hal 
ini akan memudahkan si penerima atau 
pembeli untuk melakukan instalasinya ke 
komputer. Gunakanlah aplikasi OpenPKG 
yang fleksibel sekaligus sangat bermanfaat. 
Fungsinya adalah memfasilitasi software 
Anda ke dalam sebuah paket sehingga 


Paket yang tercipta tersebut dapat Anda 
jalankan pada berbagai jenis sistem opera- 
si, seperti FreeBSD, Linux, Solaris, dan di 
hampir semua jenis Unix keluaran terbaru. 
File-file yang Anda masukkan ke dalam pa- 
ket dapat saja dijadikan Red Hat Package 


Manager (RPM). Untungnya lagi, aplikasi 


ini tidak membutuhkan begitu banyak de- 
pedensi. Su 


PEMBUAT SF.net Project dapat dengan mudah didistribusikan ke- PEMBUAT Ralf S. Engelschall 
SITUS hitp://ayttm.sourceforge.net : Pa : : : SITUS http://www.openpkg.org 
ea mudian Mana ke komputer ah 1 ad Mana 

DEPENDENSI X Window yang akan dihasilkan oleh aplikasi ini | DEPENDENSIX Window 
REOUIREMENT - berupa paket dari software buatan Anda. | REOUIREMENT - 

I FILE SHARING J Tux Paint 0.9.16 


BitTorrent 5.0.3 


@ melerences 


Upload Amount: (3 


BI oeain O 


BOOM. Bitorrent 
(Downloads Uploads 


(O Keep uploading Ailes until | stop them 


Anda dapat menggunakan aplikasi yang 
satu ini, namanya BitTorrent. BitTor- 
rent bukan sekadar omong besar. Ke- 
mampuannya sudah teruji berfungsi 
untuk mengatasi hal-hal di atas. Kunci 
aplikasi ini terletak pada sistem kerja sa- 
manya. Artinya, semua file akan didistri- 
busikan secara bersama-sama. NSu 


PEMBUAT Bram Cohen 

SITUS hitp:// www.bittorrent.com 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 
REOUIREMENT — 


The Line tool 


BR Click to start drawing aline. Let go to complete it 


BAN BBNBBKKA 


Click in the picture to fillthat area with color. 


Tux Paint merupakan aplikasi gratis dan 
bersifat open source yang dapat Anda 
fungsikan sebagai program untuk meng- 
gambar. Bukan hanya milik orang dewasa, 
menggambar pun dapat dilakukan oleh 
anak-anak. Tool-nya tampil sederhana dan 
nyaman digunakan. Fasilitas yang terse- 
dia, seperti paintbrush, filter, dan masih 
banyak lagi. Asyiknya, aplikasi ini telah di- 
terjemahkan ke dalam lebih dari 45 bahasa, 
di antaranya Spanyol, Jerman, Prancis, Je- 
pang, China, Korea, Yunani, dan lain-lain. 
Anda tidak menguasai bahasa Inggris? Bu- 
kan masalah. Tim open source tidak hanya 


menyediakan Tux Paint untuk kalangan 
pengguna Linux atau Unix saja, tapi juga 
kalangan Windows maupun Mac. Dengan 
begitu, Anda tidak perlu khawatir dengan 
biaya apapun, kecuali mungkin peng-copy- 
an CD, jika Anda menggunakan platform 
selain Linux, atau masih menggunakan 
monitor dan komputer yang kemampuan- 
nya biasa-biasa saja. NSu 


PEMBUAT Bill Kendrick 

SITUS http://www.newbreedsoftware.com 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI libSDL, SDL ttf, FreeType2, gettext 
REOUIREMENT - 


28 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Inimage 3.5.5 


Application: TNlmage 


Tnimage is an image analysis program oriented toward scientific and technical image 
analysis. It has been extensively used by molecular biologists, forensic pathologists, 
biochemists, physisists, and others to analyze images. Itis also useful for general 
image viewing and editing. The program has an casy to use, menu-driven interface 
based on Motif. Precompiled binaries are available for several Unix platforms, as well 
as MS-DOS. 


Homepage hitp//entropy brni-ihu ore/tnimase html 

Download — ftp//entropy beni-ihu orelpubfunis! 

Author Not Shown ctjnelson AT bmmi-jhu DOT ORG 
Version — 3364 

Licence — BSD type 

Source Yes 

Environment X11 

Status Stable 


kei 


(INN 


Hara 
bal Bkgunanekan 


nawar 
0 wage 
Memenana 


Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk 
menampilkan file scientific image. Tnim- 
age dapat menjalankan fungsi desitom- 
etry of rectangular, circular atau arbitrary- 
shaped area, grain counting, convolution 
dan deconvolution, measurement, dan cali- 
bration. Juga, gunakan fuzzy logic, untuk 
lebih mengakuratkan densitometry, area 
calculation, automatic object selection, 
ataupun 3D wireframe. Lewat fitur buil- 
tin spreadsheet, Anda dapat melakukan 
pengeditan terhadap pixel-nya. Sebagai 


mendapatkan fasilitas, seperti numerous 
filter, zoom, mask, warp, gradient flood fill, 
animation, bezier curves, chromakey, trans- 
parency, multiple fonts, subscripts, rotated 
text, arrows, sprayable math dan filtering, 
graphically- editable colormaps, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. Interface untuk 
aplikasi scanner milik Anda juga sudah 


disediakan. ASu 


PEMBUAT Thomas J. Nelson 
SITUS http://entropy.brnijhu.org 


SOFTWARE PILIHAN 


LINTERNET J 


Endeavour Mark II 


Lia AS VOLI U 


Endeavour Mark II merupakan aplikasi 
yang dapat difungsikan sebagai manaje- 
men file. Fasilitas yang ada di dalamnya 
File Browser, Image Browser, Archiver, 
Recycled Objects system, dan Utility un- 
tuk manajemen disk. Pada bagian File 
Browser-nya terdapat dua panel: tree dan 
list. Juga tersedia bagi sistem operasi: 
Fess BSD, Sun/Solaris, dan UNIX. Asu 


PEMBUAT WolfPack Entertainment 
SITUS http://wolfpack.twu.net/Endevour2 


- s releasi 
2rAMB MM RTV IMD NAH 


asagoL,u 


H8 TE Kk BA eh az | 179 tp | FELA 


BA: KENA: Mimpi Yamanetoinyatennlps j 


sate: Jooheed-ip cyipheed-ipggood-day.net»- 


Ta 


its (syipheed 2.2.0 released 


Decpsa Opcpssw 
9 19 2g 


WATT. 


an FAhXyt—YT3, | 


Ikiroyuki Yamamoto (hiro-ygken. ne. jp) 


(eoe KEN-Na — Syipieed version A6 aj) 
Pad MD HEDU TAS KU 2-10 t20 Kw 


gggogger duos 


Dana D 


| 
1 
24) 
5 menakonneg) 

uk 

lobead 0.4.6 EU Y—AL EL 5) 

2 29 URRO 40 FOlN—3 ih, 

BEA PRA NN TU SMEDETE DK seb IL PAD 
am. 


& 


a 


@-co0|ooveveocec0ce00e 0000040. 


Ha TOR SERI) Hana. 


Des AMEmrgevarLirut BAaaE 


Penjelasan terhadap aplikasi ini dibuat 
sangat singkat, namun cukup padat dalam 
website-nya sendiri, yaitu aplikasi yang 
berfungsi sebagai e-mail client dan news 
reader, berbasiskan GTK, dijalankan pada 
sistem x Window, dan diciptakan dengan 
tujuan mempercepat proses baik pengirim- 
an maupun penerimaan e-mail, dan pem- 
buatan tampilan yang lebih baik lagi. Mirip 
Kmail atau yang lainnya. Kelebihan apli- 
kasi gratis ini terletak pada kemudahan 
konfi gurasinya. Dan, bagi Anda yang biasa 
menjalankan e-mail client pada platform 
Windows, jangan takut akan mengalami 


kesulitan. Sylpheed memiliki tampilan dan 
interface yang sangat mirip dengan e-mail 
client yang biasa dijalankan di Windows, 
misalnya MS Outlook Express, Becky, dan 
Datula. Dan, untuk bagian interface-nya 
juga didesain semirip mungkin dengan 
e-mail dient yang ada pada Emacsen. 
Uniknya lagi, hampir semua perintah 
dapat dijalankan lewat keybord. Asu 


PEMBUAT Hiroyuki Yamamoto 
SITUS hitp://sylpheed.good-day.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI GTK- 1.2.6 
REOUIREMENT - 


LISENSI GPL LISENSI GPL 
tambahan, juga telah dibundel dalam pa- | pEpENDENSI - DEPENDENSI X Window, GTK 1.2.10, Imlib 
ket aplikasi berlisensi GPL ini, Anda akan | REOUIREMENT - REOUIREMENT — 
SYLPHEED 2.3.0 L SERVER) 


Postfix 2.3.5 


Local User Mailboxes 
& Local Processes 


External 


Wiest Venema, seorang 


developer, 


memberikan alternatif pengiriman e- 
mail. Postfix merupakan aplikasi yang 
dapat digunakan sebagai mail transfer 
agent (MTA). MTA berfungsi untuk me- 
ngirimkan e-mail dari satu host atau ja- 
ringan kejaringan lain. Untuk memahami 


cara kerja Postfix, kita harus memahami 
latar belakangnya. MSu 


PEMBUAT Wietse Venema 
SITUS http://www.Postfix.org 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 
REOUIREMENT — 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 29 


UTAMA 


Noprianto 


NET 


di Linux 


atform .NET telah 
engubah dunia 
pemrograman secara 
luar biasa. Bagaimana 
dunia Linux menyikapi 
kehadiran dan popularitas 
NET tersebut? 


Dunia komputer senantiasa berubah. Dan 
hal ini berlaku pula di dunia pemrograman. 
Sepuluh tahun yang lalu, pemrograman GUI 
dengan bahasa pemrograman yang high level 
dilengkapi berbagai pustaka pendukung 
plus GUI designer yang canggih seakan su- 
dah menjadi segalanya. Dunia pemrogram- 
an web yang populer kemudian juga seakan 
sudah cukup puas dengan hadirnya bahasa 
pemrograman supermudah ditambah de- 
ngan dukungan berbagai database. 

Tapi seiring waktu berlalu, semua hal 
yang telah dibangun dengan kokoh tersebut 
seakan menjadi usang. Pada akhir tahun 
90-an, Microsoft memulai pengembangan 


TI 


NET Framework (awalnya sebagai Next 
Generation Windows Services) dan merilis 
beta untuk versi 1.0 pada akhir tahun 2000. 
Sejak itu, .NET terus dikembangkan. Ribuan 
aplikasi .NET lahir. Beberapa versi Windows 
pun mulai dipaketkan bersama runtime 
NET (Windows Server 2003, Windows 
Vista). Bahkan, sampai aplikasi ini ditulis, 


framework .NET sudah mencapai versi 3.0 


start :: 


x 


(awalnya disebut WinFX), yang dirilis pada 
awal November yang lalu. 

Di dunia Linux, yang sering kali disebut 
sebagai surga untuk para programer, gema 
NET sendiri bukannya tidak terasa. Na- 
mun, terkadang dengan banyaknya tool 
yang tersedia, ditambah barangkali dengan 
sedikit rasa ego, tidak terlalu banyak kalang- 
an yang pada awalnya peduli. Lalu, kemu- 
dian ada Ximian (sekarang menjadi bagian 
dari Novell), yang melihat ada kesempatan 


untuk mewujudkan teknologi '.NET frame- 
work tersebut di Linux, dengan nama Mono. 


Setelah berjuang tahunan, usaha tersebut 
mulai menampakkan hasil. Barangkali, 
demi alasan kerja sama dan produktivitas, 
Windows dan Linux memang harus sedikit 
kompromi dan bekerja sama. 

Oleh sebab itu, di tulisan singkat ini, 
kita akan membahas teknologi Mono, se- 
buah implementasi Common Language 
Infrastructure di Linux dan platform lain- 
nya. Tulisan ini akan kita mulai dengan 
pembahasan singkat mengenai .NET/CLI 


use .: 


secara umum. Kemudian, kita akan meli- 


hat implementasi-implementasi CLI yang 
ada dan populer di dunia komputer. Setelah 
itu, barulah kita akan membahas berbagai 
hal yang menarik seputar Mono, termasuk 
bagaimana Mono dapat kita andalkan untuk 
menyediakan solusi multiplatform. Berbagai 
isu tentang Mono sebisa mungkin akan kita 
angkat pada pembahasan ini. 

Agar lebih yakin dengan Mono, kita akan 
membahas sekilas beberapa aplikasi yang 


dibangun dengan Mono, yang beberapa di 
antaranya saat ini sudah dimasukkan ke 
dalam berbagai distribusi Linux. Bagi yang 
ingin segera memulai tanpa repot-repot 
menginstall secara manual, kita juga akan 
membahas beberapa distro yang telah me- 


maketkan mono. Langkah-langkah instalasi 
mono juga akan kita bahas. 
Setelah itu, kita akan membahas sebuah 


tool yang dapat digunakan untuk meng- 
analisis seberapa besar peluang sebuah 
aplikasi yang dibangun dengan .NET untuk 
dijalankan di Mono. Tentunya, tergantung 


30 02/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


contribute 


UTAMA 


“ 


TA —- 


pustaka dan teknik pemrograman yang di- 
gunakan, tidak semua aplikasi .NET saat ini 
bisa berjalan di Mono. 

Bagi Anda yang kemudian tertarik, 
kita akan masuk ke dunia praktik dengan 
melihat beberapa contoh pengembangan 
aplikasi menggunakan Mono. Dan agar 
ebih menarik, kita juga akan membahas 


bagaimana menjalankan aplikasi Mono di 
Windows yang terinstal .NET. 
Selamat membaca! 


SEKILAS TENTANG .NET 
FRAMEWORK DAN CLI 


Common Language Infrastructure adalah spesifi- 
kasi terbuka teknologi yang dikembangkan 
oleh Microsoft. Spesifikasi ini mengizinkan 
lingkungan kerja terpadu untuk dapat men- 
jalankan kode yang dibangun oleh berbagai 
bahasa berbeda yang kompatibel. 

Hal ini sangat berbeda dengan kondisi 
umum, di mana suatu bahasa pemrogram- 
an umumnya sangat sulit untuk bekerja 
dengan bahasa pemrograman lainnya. Di 


dalam spesifikasi CLI, kita bisa memban- 
gun modul-modul aplikasi dengan bahasa 
yang berbeda, seperti menggunakan C#, Py- 
thon dan lainnya, dan kesemuanya kemu- 


a 


ian dapat saling bekerja sama membentuk 
suatu aplikasi. Dengan kondisi demikian, 


di dalam satu tim kerja software, kita bisa 
menggunakan bahasa-bahasa pemrogram- 
an yang berbeda-beda. 

Tentunya, bahasa-bahasa pemrogram- 
an yang berbeda tersebut harus mampu 
melakukan kompilasi ke dalam format yang 
dimengerti dan dapat dijalankan oleh vir- 
tual execution system di dalam implementasi 
CLI tersebut. Format tersebut umumnya 
disebut sebagai CIL (Common intermediate 
Language). 

Berikut ini adalah penggambaran seder- 
hana cara kerja CLI: 
@ Modul-modul 

dengan bahasa-bahasa yang berbeda 


aplikasi yang dibuat 
kemudian dikompilasi oleh compiler ba- 
hasa masing-masing ke dalam Common 
ntermediate Language. 


@ Hasil kompilasi akan membentuk file 
objek yang kemudian akan dijalankan 
oleh runtime/Virtual Execution System 
dari implementasi CLI tersebut. 


Berikut ini adalah beberapa aspek yang 
tercakup di dalam CLI: 

@ Common Type System: sejumlah tipe 
data dan operasi yang dimengerti oleh 
banyak bahasa pemrograman 

@ Metadata: mempermudah untuk bekerja 

intas bahasa 

@ Common Language Specification: se- 

jumlah aturan dasar untuk bahasa-baha- 

sa pemrograman dalam CLI agar dapat 
bekerja sama dengan bahasa lain yang 


telah menuruti CTS. 
@ Virtual Execution System: sistem yang 
akan menjalankan program CLI. 


Teknologi ini sendiri merupakan suatu 
ide yang sangat luar biasa. Bahwa ide un- 
tuk menjalankan suatu program secara 
portabel melalui virtual machine telah lama 
hadir diantaranya dalam bahasa Java atau 
berbagai interpreter lainnya. Namun di 
dalam teknologi Java, bahasa yang diguna- 
kan adalah bahasa Java. Di dalam CLI, ba- 
hasa yang dipergunakan bisa apa saja. 
Microsoft dan beberapa partner seperti 


HP dan Intel kemudian bekerja untuk 


membuat standardisasi. Pada Desember 
2001, CLI akhirnya menjadi standar ECMA 
(ECMA-335 tentang Common Language 
Infrastructure) dan pada April 2003, CLI 
menjadi standar ISO (ISO/IEC 23271:2003 
tentang Common Language Infrastruc- 
ture). 

ECMA dan ISO mengharuskan peme- 
gang paten (Microsoft dan partner-nya) 
untuk membuka semua yang esensial 
untuk implementasi. Microsoft dan part- 
ner-nya setuju. Namun, hanya bagian 
yang esensial saja sesuai persyaratan. Mic- 
rosoft sendiri kemudian menambahkan 
berbagai teknologi lain yang tidak dibuka 
untuk publik. 

Di bagian ini, kita akan membahas 
sekilas tentang implementasi CLI oleh 
Microsoft, yang diberi nama .NET Frame- 
work. 


.NET FRAMEWORK 


Microsoft mengimplementasikan CLI ke 

dalam inisiatif .NETnya, dengan menam- 

bahkan beberapa teknologi berikut ini (yang 
tidak dibuka untuk publik), beserta tool- 
tool/teknologi lainnya: 

@ Windows Forms: merupakan nama yang 
diberikan untuk GUI API. API ini akan 
menyediakan akses untuk Windows API 
dalam managed code. 

@ ADO.NET:komponenyangmenyediakan 
servis dan akses ke data. ADO.NET me- 


ngandung dua komponen utama: Data 


provider dan data set. Walaupun meng- 
gunakan nama ADO (ActiveX Data Ob- 
ject), ADO.NET telah mengalami banyak 
sekali perubahan dan oleh karenanya, 
dapat disebutkan sebagai produk baru. 

@ ASP.NET: teknologi pengembangan apli- 
kasi berbasis web. 


Sebagai catatan: .NET adalah suatu ini- 
siatif besar dari Microsoft, lebih besar dari 
sekadar development platform. 

Microsoft juga memberi nama berikut 
ini untuk beberapa implementasinya: 

@ CLR atau Common Language Runtime 
untuk komponen virtual machine. 
@ MSIL 


Language untuk CIL (Common Interme- 


atau Microsoft Intermediate 
diate Language). 
Berikut ini adalah beberapa rilis .NET 
Framework: 
@ 1.O beta 1: Nov 2000. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 31 


UTAMA 


Main Page Mono - Mozilla Firefox —IvIkI 
Eile Edit View Go Bookmarks Tools Help 4 
G- 5-8 DA ID htp1mono-projectcomMain. Page ajo 
start :: use :: contribute screen dp download 
Ti shots 9 
—— ——””——$ manuals — xD 
| (mono (Aj arioca Dow 
What is Mono? 
1 
Mono provides the necessary software to develop and run Mono 1.2 Released! 
.NET client and server applications on Linux, Solaris 
2 5 Mono 1.2 has bi leased, see thi t 
Mac OSX, Windows, and Unix. Sponsored by Novell @, the Gno/T-2ihas been released, 220 Ne MENN NAAM Or Ge 
x yourself a copy today. 
Mono open source project has an active and enthusiastic laa 
contributing community and is positioned to become the Slides& from the 2006 Mono Meeting are now available. 
leading choice for development of Linux applications. 
& Freguentiy Asked Guestlons 
& Contacting the Mono Team Mono in the Real World 
Mono allows your existing binaries to run on Linux with WNantta know now Moo 1s bag Desain iha rami Moga 
PON amin Gheck out our feature success stories: 
& Unity 3D game development system by OTEE 
Featu res “# Plastic SCM sofware contfiguration management by 
& Multi-plattorm. aa 
« Based on the ECMA/ISO standards. Nor Mono slpceen elories. 
» Runs ASP.NET and Winforms applications. 
& Can run .NET, Java, Python and more 
& Open Source, Free Software. Mono Project News 
« Commercially supported. 
# Compraehensive technology coverage. Updated Mono VMware Image 
We have updated the Mono VMware Image &. It is 
available from our downloads:& page Cc 
Done la 


Situs web Mono. 


1.0 beta 2: 20 Juni 2001. 

1.0 RTM: 5 Januari 2002. 

1.0 SP1: 19 Maret 2002. 

1.0 SP2: 7 Agustus 2002. 

1.0 SP3: 31 Agustus 2004. 

1.1 RTM: 1 April 2003. 

L.1 SP1: 30 Agustus 2004. 

1.1 SP1 (Windows Server 2003): 30 
Maret 2005. 

@ 2.0 RTM: 7 November 2005. 

@ 3.0 RTM: 6 November 2006. 


Microsoft juga menyertakan framework- 
nya ke dalam produk Visual Studio dan 
Windows (serta produk lainnya) seperti be- 
berapa contoh berikut: 
@ .NET Framework 1.0, menjadi bagian 
dari MS Visual Studio .NET 2002 
@ .NET Framework 1.1, menjadi bagian 
dari MS Visual Studio .NET 2003. Seka- 
ligus menjadi bagian dari Windows Ser- 
ver 2003. 
@ .NET Framework 2.0, menjadi bagian 
dari MS Visual Studio .NET 2005 dan 
MS SOL Server 2005 
@ .NET Framework 3.0, menjadi bagian 
dari MS Windows Vista 


CLR milik Microsoft juga mendukung 
sistem JIT (Just In Time compilation), sebuah 
teknik untuk meningkatkan kinerja pada 
sistem eksekusi byte code, dengan melakukan 
kompilasi ke native code pada saat runtime. 

Walaupun idenya sungguh menarik, 


Microsoft hanya melakukan implemen- 
tasi penuh pada sistem Windows. Untuk 
sistem lainnya, Microsoft hanya membuka 
standarnya saja, membuat developer bisa 
melakukan implementasi sendiri, seperti 
akan dibahas pada bagian berikut ini. 


Tiba IMPLEMENTASI 


Selain .NET Framework, berikut ini adalah 

beberapa implementasi dari CLI: 

@ Shared Source Common Language Infra- 
structure (sebelumnya diberi nama Ro- 
tor), merupakan implementasi shared 
source Microsoft untuk CLI. Implemen- 
tasi ini mengizinkan modifikasi dan re- 
distribusi code untuk keperluan pribadi 
dan akademik. Implementasi ini tidak 
mengijinkan penggunaan untuk produk 
komersial. SSCLI mendukung sistem 
Windows, FreeBSD (4.7 atau yang lebih 
baru) dan Mac OS X 10.2. 

@ .NET Compact Framework, implemen- 

tasi CLI komersial Microsoft untuk por- 

table device seperti PDA, mobile phone 
dan lainnya. 

@ Mono, yang menjadi inti tulisan ini, 

CLI open 

source dan teknologi lainnya, yang didu- 


merupakan implementasi 


kung oleh Novell. 


@ Portable.NET, yang menjadi bagian dari 
proyek dotGNU, juga merupakan imple- 
mentasi open source dari CLI. Imple- 


mentasi ini 


mendukung arsitektur: 


x86, PPC, ARM, PARISC, s390, IA64, 
Alpha, MIPS, dan Sparc. Portable.NET 
juga mendukung sistem operasi: Linux, 
BSD, Mac OS X, Windows, Solaris, AIX. 
Dibandingkan dengan mono, proyek ini 
relatif kurang populer. 


MENGENAL MONO 


Mono (http://mono-project.com/), 


yang 
merupakan monyet dalam bahasa spanyol, 
merupakan implementasi open source CLI 
sekaligus development platform seperti hal- 
nya MS .NET Framework. Mono bertujuan 
untuk memungkinkan developer untuk 
membangun dan men-deploy aplikasi yang 


ET, 
Mono pertama dibangun oleh Miguel 


kompatibel dengan MS . 


de Icaza (yang juga developer Gnome, Gnu- 
meric, Midnight Commander serta aplikasi- 
aplikasi populer lainnya 
tahun 2001. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
bu- 


lan November yang lalu. Versi mayor beri- 


lebih kurang pada 


Mono adalah 1.2, yang dirilis pada awal 


kutnya, 2.0, dijadwalkan akan dirilis pada 


02 tahun ini (2007). 


Komponen Mono 

Mono datang dengan beberapa komponen 

besar berikut ini: 

@ Core component. Komponen inti ini 
berisikan beberapa teknologi berikut: 
@ C# Compiler. 
@ virtual machine. 
@ Base class library. 
Komponen-komponen ini berbasiskan 
ECMA standar 335 (CLI) dan 334 (C# 
language specification). 

Me- 


nyediakan tool dan pustaka untuk 


@ Mono/Linux/Gnome — stack. 
Gnome dan teknologi open source lain- 


nya. Komponen ini mengandung be- 


berapa teknologi berikut: 

@ GTK# untuk pengembangan GUI, 
yang mengizinkan aplikasi mono un- 
tuk integrasi ke desktop Gnome. 

@ Pustaka Mozilla untuk bekerja de- 

ngan Gecko rendering engine. 

Pustaka untuk integrasi UNIX. 

Pustaka untuk koneksi database. 

Security stack. 

RelaxNG, XML schema language. 

@ Microsoft Compatibility stack. Bagian 


ini berisikan implementasi terhadap 
teknologi Microsoft yang tidak dibuka 


32 02/2007 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Main Page - MonoDevelop - Mozilla Firefox 


ke publik. 

@ Windows Forms. 
@ ADO.NET. 

@ ASP.NET. 

@ Teknologi lainnya. 


Elle Edit View Go Bookmarks Tools Help 


G-)- SDA ID htpyImonodevelop.com/Main. Page 


Ho (& | 


Home | Screenshots | Download Kam 


Komponen-komponen di bagian ini 
MonoDevelop is a free GNOME IDE primarily designed for C# and other .NET languages. 
The main features of MonoDevelop are: 


belum sepenuhnya diimplementasikan 


aa ea « Code Completion. MonoDevelop's intelligent code completion attempts to 
oleh Mono. #ReadUine complete type, method and field names as you're typing. The IDE will automatically 
Lan. ReterenceEguals get the class information from your source code files and from the libraries 


referenced in your project. 

14 cema “Setin 

Ag (rana @Sa0t # Class Management. MonoDevelop has a class viewer which allows you to list the 
classes in your project, their methods, and properties. Your namespaces are also 
kept track of to keep the classes separated 


Lisensi Mono 


Mono dilisensikan dalam skema dual licen- 


#wnteline 
pesusa ur 
peta 
, 


# Bulit-iIn Help. The .NET documentation and the Gtk# documentation are built into 
MonoDevelop for easy access. 


sing oleh Novell. Berikut ini adalah beberapa 


p -ILoggingService @» Project Support. MonoDevelop comes with built in projects that help get you 
en aa p -1ProgressMontor started with your console, Gnome# or Gtk# application. 
perincian: Kanaan 
“ata . Astra: MoneDeveop has a powertul add-in engine, which together with a £ 
5 5s : $ modular API and a complete set of extension points, provides a seamless platform 
@ C# compiler dilisensikan di bawah GPL. 7 vote upon which to bulld your own development tools. MonoDevelop also provides an 
. . an : . InitaizeService Add-in Manager you can use to install add-ins from online repositories. 
@ runtime library dilisensikan di bawah #UnoasStevice 
p -s1stringTagProvider News Legit) 
LGPL. ? ##LopAppendedArgs teaity 
@ class library dilisensikan di bawah MIT asersessismm osten Sawah hes Boo etos 
: After several years of development. the MonoDevelop project is nearing the 1.0 release. 
license. : pas More details in our Release plan for MonoDevelop 1.0. 
Eh November 29. 2006 x 


Developer yang memberikan kontribusi 
pada level source code harus menandatanga- 


Done 


Situs web MonoDevelop. 


ni persetujuan dengan Novell untuk mengi- Hal ini dengan sendirinya menimbul- | @ FreeBSD. 
jinkan Novell untuk melakukan lisensi | kan kekhawatiran tertentu. Sebagai contoh | @ UNIX. 
ulang. Hal ini terutama untuk mendukung | adalah Microsoft mungkin dapat meng- | @ Mac OSX. 
Mono secara komersial. hentikan proyek Mono disebabkan Mono | @ Solaris. 
Mono dapat digunakan untuk mem- | mungkin telah melanggar paten Microsoft. @ Windows. 


bangun aplikasi proprietary ataupun open 
source, tentunya dengan menaati skema 


lisensi. Bagi developer yang tidak dapat 
mempergunakan skema lisensi yang telah 
ada, Novell juga menyediakan sistem lisensi 


proprietary. 


Walaupun teknologi-teknologi tersebut 
tidak mandatory dalam pengembangan apli- 


1 


kasi Mono, implementasi diperlukan agar 


Mono dapat menjalankan aplikasi .NET yang 
dibangun memanfaatkan teknologi tersebut. 
Kekhawatiran ini, dari satu sisi, seperti- 


JIT pada Mono runtime 
Seperti halnya CLR milik Microsoft yang 


mendukung JIT (Just In Time compilation), 


runtime Mono juga mendukung JIT untuk 


beberapa processor berikut: 


nya dapat diredakan dengan adanya perjan- | @ x86. 
Paten Microsoft dan Mono jian antara Novell dan Microsoft, di mana | @ SPARC. 
Seperti telah disebutkan, beberapa | salah satu poin penting di dalam perjanjian | @ PowerPC. 
teknologi seperti Windows Forms, ADO. | tersebut adalah Microsoft setuju untuk ti- | @ ARM. 
NET, dan ASP.NET tidaklah dibuka oleh | dak menuntut Novell ataupun customer-nya | @ s390 (32 bit dan 64 bit). 
Microsoft untuk publik (Microsoft me- | untuk “pelanggaran paten yang dimaksud”. @ x86-64. 
miliki paten atas teknologi tersebut). Sayangnya, persetujuan ini termasuk | @ 1A64. 


Yang dibuka oleh Microsoft, di antaranya 
ECMA 335 (CLI) dan ECMA 334 (C#). 
Sementara, Mono memiliki implemen- 
tasi sendiri untuk Windows Forms dan 


teman-temannya. 


Mono Linux installer. 


mono, namun hanya berlaku pada developer 
dan user Novell (menurut Miguel de Icaza). 
Salah satu strategi yang dapat digunakan 
agar terhindar dari tuntutan adalah dengan 
mempergunakan komponen yang tidak me- 
miliki sangkut paut dengan paten Microsoft. 


@ Linux. 


Untuk sistem yang tidak didukung, maka 


eksekusi akan tetap dijalankan dengan men- 


jalankan bytecode secara tradisional. 


Bahasa pemrograman yang 


- Haa 1 Apabila kita ingin membangun aplikasi GUI, didukung 
kita selalu bisa mempergunakan GTK#. Berikut ini adalah beberapa bahasa pem- 
ian Bang Untuk strategi lainnya, bacalah menge- | rograman yang didukung: 
nai Open Invention Network (http://www. | @ C#. Tersedia compiler mcs dan gmcs 
openinventionnetwork.com/ ). (mendukung fitur baru C#). 

A @ Java. Hal ini dimungkinkan dengan 
Pd Platform yang didukung proyek IKVM, Virtual machine Java 

Mono dapat berjalan pada beberapa plat- yang berjalan pada .NET dan Mono. 
aa 3 P5 form berikut ini: @ Boo. Merupakan scripting language se- 


perti halnya Python. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 33 


Welcome - MonoDovelop 


Elle Edit View Searcn Project Tools Window Help File Edit View Go Bookmarks Tools Help 
bara @-)- 8 GOD monocanostoo2omebneto.aspx Hj 00 
C-) E Hello Worid 
(dk Sa. Detiniton 
Free Net Development Environment 
| Project Last Modified 

testi 11 hours 

test? 11 hours 

testa 2 days 
Al saw otniton | UntTeste 1 Tooox Jo 

TMT Done El 


MonoDevelop. 


@ Nemerle. Sebuah hybird programming 
language untuk .NET. 

@ Visual Basic.NET. Masih memerlukan 
pengembangan lebih lanjut 

@ Python. Dimungkinkan dengan adanya 
dua proyek: 

@ PythonNet: mempergunakan python 
engine. 

@ IronPython: implementasi python 
dari scratch, melakukan kompilasi 
Python ke CIL. 

@ JavaScript. 
@ Oberon. 
@ PHP, dimungkinkan dengan proyek: 

@ PHP4Mono. 

@ IronPHP. 

@ Phalanger. 

@ Object Pascal. 
@ Ruby. Dimungkinkan dengan adanya 
dua proyek: 

@ Ruby.Net. 

@ IronRuby. 

@ Ada, dengan Af. 


Bahasa-bahasa yang didukung tersebut 


memiliki level kematangan yang berbeda- 


beda. Penambahan bahasa baru juga di- 


mungkinkan. 


Dukungan database 

Sebagai development platform yang cukup 

lengkap, Mono juga mendukung berbagai 

database system berikut ini: 

@ PostgreSOL, dengan proyek Npgsgl. 

@ SOlLite. 

@ Firebird Interbase. 

@ MySOL, dengan proyek MySOL Connec- 
tor/Net. 

@ Mimer SOL. 


Demo webhello.aspx. 


@ ODBC. 
@ Orade. 
@ MS SOL Server. 
@ Sybase. 
Beberapa dukungan membutuhkan 


pustaka atau aplikasi terpisah, dengan 
tingkat kematangan yang berbeda-beda. 
Dukungan akan database baru juga dapat 


ditambahkan. 


Tool pengembangan 

Salah satu tool pengembangan yang direko- 
mendasikan adalah MonoDevelop, yang 
awalnya dikembangkan dari SharpDevelop, 
sebuah open source IDE untuk C#, VB.NET 
dan Boo. 

MonoDevelop sendiri merupakan IDE 
yang cukup lengkap, dengan beberapa fitur 
berikut ini: 
@ Class 

datang dengan class viewer yang cukup 

baik. 
@ built-in help. 
@ Code completion. 
@ GTK# GU 
proyek Stetic. 


Management.  MonoDevelop 


designer dengan bantuan 


@ Dukungan project, yang memungkinkan 
MonoDevelop untuk membantu kita 


membuat proyek-proyek baru dengan 
mudah. 
Informasi — selengkapnya — tentang 


MonoDevelop bisa didapatkan di http:// 
www.monodevelop.com/. 


Beberapa isu lain 
Berikut ini adalah beberapa isu lain seputar 
Mono: 


@ Mono dan aplikasi .NET. Saat ini, Mono 
bisa menjalankan aplikasi .NET yang 
dibangun dengan MS Visual Studio tanpa 
melakukan rekompilasi. Walau demikian, 
dukungan mono saat ini terbatas pada API 
NET 1.1, dengan sedikit dukungan untuk 
.NET 2.0. Lihatlah pembahasan berikut ini 
sebagai tambahan. 
@ Windows.Forms. Pada mono 1.2, Win- 


dows. Forms 1.1 kini telah tersedia. Im- 
plementasi Windows.Forms memiliki de- 
sain yang kompatibel dengan WndProc. 


@ Mono dan Gnome. Mono akan memper- 
gunakan komponen yang telah tersedia 


untuk desktop Gnome, bila memungkin- 
kan. 

@ GTIK# dan Windows. Saat ini, Gtk# bisa 
pula digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi GUI di Windows. Port Gtk# 
untuk Windows tersedia, dengan native 
look pada Windows XP. 

@ COM (Component Object Model). Mono 
1.0 dan 1.1.x belum mendukung COM. Be- 
lakangan, fitur ini mulai dikembangkan. 

@ Mono dan OpenOffice. Saat ini, terse- 
dia binding untuk membuat aplikasi 
OpenOffice.org. Distro Linux openSUSE 
juga datang dengan versi OpenOffice.org 
yang telah mendukung Mono. 


APLIKASI YANG DIKEMBANG- 
KAN DENGAN MONO 


Ingin melihat sepak terjang nyata mono? 
Lihatlah beberapa aplikasi berikut, yang 
dikembangkan dengan mono. 


Aplikasi komersial 
@ SplendidCRM, http://www.splendiderm. 
com/. 


34 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


spot/. 
@ iFolder, http://www.ifolder.com/. 


Aplikasi open source 

@ Appomattox,  http://www.appomattox- 
project.org/. 

@ Last-Exit, http://www.o-hand.com/siain/ 
last-exit/magic.html. 


@ Autopano-SIFT, http://user.cs.tu-berlin. 


DISTRO YANG DATANG 
DENGAN MONO 


Salah satu cara termudah untuk meng- 


ins 


tal Mono adalah dengan memperguna- 


kan paket Mono yang telah datang ber- 


sama distribusi Anda. 


Berikut ini adalah beberapa distribusi 


yang telah memaketkan mono: 


UTAMA 


gunakan. 


Hor 


fm Ketto World 


@ Plasma, http://pnunit.codicesoftware. | @ MonoDevelop, http://monodevelop.org/. MEMULAI MONO/INSTALASI 
com/opproducts.aspx. @ MonoUML, http://www.monouml.org/. Ustuk memia Mono atau melakukan 
@ Chrome Compiler, http://chromesville. | @ Muine, http://muine.gooeylinux.org/. instalasi, cara termudah adalah dengan 
com/language/. @ Nant, http://nant.sourceforge.net/. mempergunakan Mono yang datang ber- 
@ Otee's Unity, http://www.otee.dk/. @ OpenVPN-Admin,  http://sourceforge. | sma distribusi Anda. Apabila distro Anda 
@ Medsphere OpenVista, http://www.med- net/projects/openvpn-admin. belum memaketkan Mono atau Anda ingin 
sphere.com/. @ SkyNet,  http://sky-net.sourceforge.net/ mendapatkan Mono versi terbaru, kun- 
@ Tang http://www.sourcegear.com/vault/ Serena | jungilah website Mono dan akseslah hala- 
index.html. @ smuxi, http://smuxi.meebey.net/. man download now (http://mono-project. 
@ Virtuoso Universal Server, http://virtuo- | @ SOL Sharp for GTK Sharp, http://forge. Kam Download. 
so.openlinksw.com/. novell.com/modules/xfmod/project/ Di halaman tersebut, kita bisa mendapat- 
@ ActiveEntry, http://www.activeentry.com/. ?sglsharpgtk. kan rilis Mono terbaru yang dipaketkan 
@ Novell ZENworks Linux Management, @ Tomboy,  http://www.beatniksoftware. dalam beberapa pilihan format berikut ini: 
http://www.novell.com/products/ze- com/ tomboy. @' Sourcecode: 
nworks/linuxmanagement/. @ ChronoJump, http://gnome.org/projects/ | & RPM untuk berbagai distro seperti: 
@ Novell iFolder 3.0, http://www.novell. chronojump/. @ SUSE (SLES, SLED, NLD, OpenSUSE). 
com/products/ifolder/index.html. @ SportsTracker,  http://www.saring.de/ @ Red hat (Red Hat, Fedora Core, 
@ DocManager, http://www.nbfactory.com/ sportstracker. RHEI). 
SolServizi/Software/NBFeMono/DocMan- | @ LDAP Administration Tool, http://dev. | & Tinuxinstaller untuk semua distribusi 
ager.html. mmgsecurity.com/projects/lat/. 
@ SwfDotNet, http://www.swfdotnet.com/. @ WorldWind2, http://ww2d.berlios.de/. Tulisan ini dibangun di atas openSUSE 
@ Imeem, http://www.imeem.com/. @ Sussen, http://dev.mmgsecurity.com/proj- | 10.1. Namun, agar lebih netral, kita akan 
@ Pnunit, http://pnunit.codicesoftware.com/ ects/sussen/. membahas penggunaan Linux installer, 
opdownloads/oppnunit.aspx. @ Gnome Word of the day, http://philisoft. | yang dapat digunakan pada (hampir) semua 
@ VistaDB, http://www.vistadb.net/. com/projects/gnomewotd/. distribusi Linux. 
@ OpenOnPhoto, http://developer.novell. Berikut ini adalah langkah-langkah ins- 
Aplikasi komersial dan open com/wiki/index.php/Openonphoto. talasi mono memanfaatkan linux installer: 
source @ Landell, http://tapioca-voip.sourceforge. | @ Loginlah sebagai user biasa. 
@ Banshee, http://banshee-project.org/in- net/wiki/index.php/Landell. @ Download paket Linux installer (lebih 
dex.php/Main. Page. @ vmx-manager, — http://www.snorp.net/ kurang 60 MB). Penulis akan memper- 
@ Beagle, http://www.gnome.org/projects/ log/2006/12/08/im-in-ur-virtual-ma- gunakan file berikut ini: mono-1.2 rc0- 
beagle. chines-managing-them/. installer.bin. Sesuaikanlah langkah 
@ F-Spot, http://www.gnome.org/projects/f- | @ SunUO, http://www.sunuo.org/. berikut ini dengan nama file yang Anda 


Demo testi.exe. 


de/-nowozin/autopano-sift/. @ openSUSE 10.2, mono versi 1.1.18. : 
Demo gtkhello.exe. 
@ Bless, http://home.gna.org/bless/. @ Mandriva 2007, mono versi 1.1.17.1. 
@ CDCollect,  http://cdcollect.sourceforge. @ Debian etch, mono versi 1.2.2.1. n an inow Ox 
net/index.php. @ Ubuntu 6.10, mono versi 1.1.17.1. 
@ Galaxium,  http://galaxium.sourceforge. | @ Fedora Core 6, mono versi 1.1.17.1. 
net/index.html. @ Gentoo 2006.1, mono versi 1.1.13.6. | 
@ Gib, http://users.ossm.org.mk/-tome/gib/. | 
@ Glyrics,  http://zapdos.codemonkey.cl/glyr- Proyek Mono mendistribusikan berb- | 
ics/. agai macam paket yang bisa digunakan pada 
@ Imendio Blam!, http://www.imendio. | distro yang belum memaketkan mono, atau- 
com/projects/blam/. pun bagi pengguna yang ingin mendapat- 
@ MindfFire, http://www.icebreaker.net/mind- | kan versi terbaru dari Mono. Lihatlah pem- 
fire/. bahasan berikut ini. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 02/2007 


35 


UTAMA 


@ Berikan hak akses executable pada file 
tersebut dengan perintah berikut: 
$ chmod tx mono-1.2 rc9- 
installer.bin 


@ Jalankanlah file tersebut dengan perin- 
tah: 
$ ./mono-1.2 rcO-installer.bin 

@ Linux installer dibangun dengan BitRock 


InstallBuilder, yang akan memandu 

proses instalasi dalam langkah-langkah 

mudah berikut: 

@ Halaman Selamat datang akan di- 
tampilkan. Kliklah tombol Forward. 

@ Halaman lisensi akan ditampilkan. 
Setujuilah lisensi yang dimaksud. 


Klik tombol Forward. 

@ Pilihlah direktori tujuan instalasi. 
Kita selalu bisa mempergunakan di- 
rektori yang disarankan. Klik tombol 
Forward. 

@ Pilihan berikutnya: Add Mono to your 
Path. Pilihlah Yes. Klik tombol For- 
ward 

@ Klik tombol Forward untuk melaku- 
kan instalasi. 


@ Tunggulah proses instalasi berlang- 
sung. 
@ Setelah instalasi selesai, tutuplah dia- 


log installer. 
@ Logoutlah dan login-lah kembali. 
@ Mono siap digunakan. 


Untuk menguji apakah Mono telah ter- 
install dengan baik, jalankanlah perintah 
berikut ini: 
$ mono -V 
Mono JIT compiler version 1.2, 

(C) 2002-2096 Novell, Inc and 
Contributors. www.mono-project.com 


TLS: normal 

GC: Included 
Boehm (with typed GC) 

SIGSEGV: normal 

Disabled: none 


Apabila keluaran dari sistem Anda mi- 
rip dengan keluaran pada contoh tersebut 
(yang berguna untuk menampilkan versi 
mono terinstal), maka instalasi Mono pun 
telah selesai. 
Sebagai catatan: 


Setidaknya pada installer yang penulis guna- 
kan, installer Linux tersebut tidak datang 
dengan semua pustaka yang dibutuhkan. 


Apabila Anda menemukan pesan kesala- 
han karena kurang pustaka tertentu pada 
saat menjalankan aplikasi mono, installah 
menggunakan package management distro 
Anda. 


MOMA 


Bagi developer yang ingin melakukan mi- 
grasi aplikasi .NET ke mono, atau sekadar 
ingin mengetahui seberapa besar kemungki- 
nan aplikasi .NET bisa dijalankan di Mono, 
MoMA barangkali adalah salah satu tool 
yang bisa digunakan. 

MoMA, yang merupakan singkatan dari 
The Mono Migration Analyzer akan mem- 
bantu menganalisis komponen-komponen 
mana saja yang belum diimplementasikan 
di Mono, dan berpeluang menyebabkan apli- 
kasi gagal dijalankan. 
Untuk menjalankan MoMA, kita akan 
membutuhkan MS .NET 2.04 dan Mono 
1.24. 
MoMA 1.1 didistribusikan di dalam 


format zip. Setelah kita melakukan unzip, 


terdapat sebuah program dengan nama file 


MoMA.exe, yang dapat dijalankan dengan 
perintah berikut ini: 
$ mono MoMA.exe 


User interface MoMA, yang datang de- 
ngan dukungan wizard sangatlah mudah 
untuk dipahami. Berikut ini adalah lang- 
kah-langkah untuk menganalisis sebuah 
aplikasi: 

@ Pada langkah pertama, kliklah tombol 
Next. 

@ Pada langkah kedua, tambahkanlah as- 
sembly yang ingin dianalisis. Kliklah 
tombol Next. MoMA akan mulai melaku- 
kan analisa. 

@ Hasil analisis akan ditampilkan. 


@ Langkah berikutnya adalah opsional. 


CONTOH 1: HELLO WORLD 


Berikut ini, kita akan membahas con- 
toh sederhana aplikasi Hello World yang 
dibangun memanfaatkan bahasa C#. Se- 
belum memulai, pastikan mono telah ter- 
instal. 

Aplikasi yang akan kita buat ini meru- 
pakan aplikasi console yang akan mencetak 
tulisan Hello World begitu dijalankan. 

Sebagai langkah pertama, siapkan editor 
teks favorit Anda dan ketikkanlah source 
code hello.cs berikut: 


using System, 


class Hello 


£ 


public static void Main () 


i 


Console.WriteLine 
(“Hello World”): 


) 


Setelah itu, lakukanlah kompilasi dengan 
perintah berikut: 
$ mcs hello.cs 


Sebuah program dengan nama hello.exe 
telah dihasilkan. Jalankanlah dengan perin- 
tah berikut ini: 
$ mono hello.exe 


Program yang dihasilkan, yaitu hello.exe 
merupakan assembly .NET/mono, seper- 
ti ditunjukkan oleh keluaran program file 
berikut ini: 
$ file hello.exe 
hello.exe: PE executable for MS 
Windows (console) Intel 89386 32- 
bit, Mono/.Net assembly 


CONTOH 2: HELLO WORLD 
GTK# 


Di contoh pertama, kita telah melihat apli- 


kasi Hello World yang berjalan di text mode. 
Di contoh ini, kita akan melihat hello world 
yang lebih keren, yang berjalan di modus 
GUI. 

Aplikasi Hello World Gtk# ini akan me- 
nampilkan sebuah window kosong dengan 
title Hello World. Dan, seperti namanya, 
kita akan mempergunakan Gtk# untuk 
menghadirkan GUI. 

Sebagai langkah pertama, siapkan editor 
teks favorit Anda dan ketikkanlah source 
code gtkhello.cs berikut: 

using System, 
using Gtk: 


class GtkHello 
i 


public static void Main () 


t 


Application. 
InitO): 


Window win - new 
Window (“Hello Wor1d”): 


36 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


win. ShowAl1 (): 


Application.Run(): 


Setelah itu, lakukanlah kompilasi dengan 
perintah berikut: 
$ mcs -pkg:gtk-sharp gtkhello.cs 


Sebuah program dengan nama gtkhello. 
exe telah dihasilkan. Jalankanlah dengan 


perintah berikut ini: 
$ mono gtkhello.exe 


Program gtkhello.exe yang dihasilkan 
merupakan assembly .NET/mono, seperti 
ditunjukkan oleh keluaran program file 
berikut ini: 
$ file gtkhello.exe 
gtkhello.exe: PE executable for MS 
Windows (console) Intel 89386 32- 
bit, Mono/.Net assembly 


Sebagai catatan: 
aplikasi yang dihasilkan masih belum ber- 
fungsi penuh (belum menangani event). 


CONTOH 3: MEMBANGUN 
PROJECT DENGAN MONODE- 
VELOP 


Ingin membangun aplikasi dengan mudah 
di lingkungan kerja terpadu? Gunakan 
saja monodevelop. Di contoh ketiga ini, 
kita akan membahas bagaimana memba- 
ngun aplikasi GUI GTK# sederhana (ba- 
hasa C#) dengan memanfaatkan tool 
monodevelop. 

Langkah pertama, jalankanlah monode- 
velop dengan perintah berikut ini: 
$ monodevelop 


Setelah monodevelop selesai melakukan 
loading, lakukanlah langkah-langkah beri- 
kut ini: 

@ Akseslah menu File - New Project... 

@ Sebuah dialog akan ditampilkan. Pilihlah 
C# pada bagian template dan pilihlah 
GTK# 2.0 project di panel kanan. 

@ Berikan nama project pada bagian Name, 
misal: testl. Secara default, proyek ini 
akan disimpan di /home/xuser»/Proje- 
cts/test1/test1/ 

@ Kliklah tombol New. 


Tanpa mengetikkan sebaris kode pun, 
aplikasi kita telah selesai dibangun. 

Lakukanlah kompilasi dengan memilih 
menu Project -» Build test1. 

Perhatikanlah bagian build Output di 
panel kanan bawah dan pastikanlah tidak 
ada pesan kesalahan yang ditampilkan. 

Aplikasi kita pun selesai dikompilasi. 
dan akseslah ke direk- 
tori proyek test1 (/home/xuser»/Projects/ 
test1/test1/). 


Binary yang dihasilkan akan disimpan di 


Bukalah termina 


dalam direktori bin/Debug secara default. 
Masuklah ke direktori tersebut dan jalan- 


kanlah program testl.exe yang dihasilkan 
dengan perintah berikut: 
$ mono testl.exe 


Sebuah window akan ditampilkan. Kita 
bisa klik pada tombol close di title bar untuk 
menutup aplikasi. Bagaimana? Mudah dan 
menarik, bukan? 


CONTOH 4: APLIKASI WEB 
SEDERHANA 


Di contoh terakhir ini, kita akan membahas 
aplikasi web sederhana yang akan berjalan 
di web server xsp yang datang bersama dis- 
tribusi mono yang kita gunakan. 

Sebagai langkah pertama, siapkan editor 
teks favorit Anda dan ketikkanlah source 
code webhello.aspx berikut: 
sh 


Response.Write (“Hello 
Wor1d”): 
na 


Simpanlah webhello.aspx tersebut ke 
root dari web server xsp, yang secara default 
tersimpan di /home/«user»/mono-1.2/lib/ 
xSp. 

Setelah itu, masuklah ke direktori root 
xsp dan jalankanlah web server xsp dengan 
perintah berikut: 
$ cd /home/user/mono-1.2/1ib/ 
xsp/ (sesuaikanlah dengan path di 
sistem Anda) 
$ xsp 
XSP 
Listening on port: 8989 (non- 
secure) 

Listening on address: 0.9.9.9 
Root directory: /home/user/mono- 
1.2/1ib/xsp 

Hit Return to stop the server. 


UTAMA 


Xsp secara default akan berjalan pada 
port 8080. Untuk menterminasi xsp, tekan- 
lah tombol ENTER di terminal aktif xsp. 

Akseslah URL berikut ini menggunakan 
web browser untuk menguji: 

http://localhost:8080/webhello.aspx. 

Web browser akan menampilkan tulisan 
Hello World seperti diharapkan. 

Contoh ini merupakan contoh yang 
sangat sederhana dan tidak mencerminkan 
kekuatan dari ASP.NET. Silakan merujuk 
kepada dokumentasi ASP.NET untuk infor- 
masi selengkapnya. 

Di dalam contoh ini, kita memperguna- 


kan web server xsp. Bagi Anda yang terbiasa 
dengan Apache, kita dapat mempergunak- 
an mod mono. Informasi selengkapnya 
bisa dibaca di http://mono-project.com/ 
Mod mono. 


MENGUJI APLIKASI DI 
WINDOWS/.NET 
ar 


yang dibangun dengan mono agar dapat 


far 


bagian ini, kita akan menguji aplikasi 


dijalankan di Windows yang telah terinstal 
NET. 

Kita akan mempergunakan salah satu 
contoh yang telah kita buat sebelumnya, 
yaitu hello.exe. 

Lakukanlah langkah-langkah berikut ini: 
@ Pastikan .NET telah terinstal (rujuklah 
kepada dokumentasi Windows untuk 
keperluan tersebut, topik ini di luar ca- 
kupan artikel). 


@ Kopikanlah hello.exe ke sistem Win- 
dows. 

@ Jalankanlah command prompt dan ma- 
suklah ke direktori yang mengandung 
hello.exe tersebut. 


@ Jalankanlah hello.exe. Aplikasi yang kita 
buat tersebut seharusnya bisa berjalan di 
Windows/.NET seperti ketika dijalankan 
di mono, 


anpa harus melakukan pe- 
nyesuaian apapun. 


Sebagai catatan: 

Kita bisa pula mempergunakan Mono di 
Windows. Download-lah paket installer 
mono untuk Windows di http://mono-proj- 
ect.com/Downloads. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita 
tentang Mono. Kunjungilah website Mono 
untuk mendapatkan berbagai dokumentasi 
lebih lanjut tentang berbagai teknologi di 
dalam Mono. Selamat berkreasi! A 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 387 


ALTERNATIF 


Mengelola Keuangan 
Secara Bijak 


idak hanya perusahaan saja yang dapat melakukan 


manajemen keuangan dengan menggunakan aplikasi 


business finance. Dengan aplikasi personal finance, kini 


setiap personal juga dapat melakukan hal yang sama 


dalam memanajemen keuangan pribadinya. 


Seperti sudah menjadi suatu tradisi di 
Indonesia, kalau setiap terdapat perayaan 
hari besar tertentu, seperti Lebaran, Natal, 
maupun Imlek, banyak pusat perbelanjaan 
memberikan diskon yang menarik untuk be- 
berapa produk yang dijual. Bagi yang sering 
berkunjung ke pusat perbelanjaan, promo 
seperti ini jelas sangat menggoda kita dalam 
mengeluarkan uang untuk membeli barang 
yang ditawarkan. Padahal tidak selalu ba- 
rang diskon yang kita beli ini, merupakan 


barang yang benar-benar kita butuhkan. 
Tanpa kita sadari, pada saat pertengahan 
bulan kondisi keuangan kita menjadi tidak 
stabil. Kondisi uang yang pada awal bulan cu- 
kup berlebih, terasa menjadi sangat kurang 
pada saat tengah bulan. Padahal selama sisa 


bulan itu, kita masih membutuhkan penge- 


luaran untuk kebutuhan lainnya, bukan? 
Untuk mengatur keuangan kita agar dapat 
cukup memenuhi kebutuhan kita, diperlukan 


suatu manajemen keuangan yang baik. Anda 


dapat membuat catatan pendapatan Anda 


dengan menggunakan buku catatan maupun 


menggunakan aplikasi personal finance. 
Pada rubrik “Alternatif” kali ini, kami 
akan membahas beberapa aplikasi personal 


finance yang terdapat pada sistem operasi 
Linux. Beberapa aplikasi personal finance 
yang akan dibahas kali ini, antara lain Gnu- 
Cash, KMyMoney, Simple Invoices, jGnash, 
Grisbi, dan Phpfin. Semua aplikasi ini bersi- 


fat Free, dan memiliki fitur yang cukup me- 


narik. Selamat menikmati! 


GnuCash 


Pada sistem operasi Windows, aplikasi 
Intuits Ouicken dikenal sebagai aplikasi 
personal finance yang cukup banyak peng- 
gunanya. Namun bagi Anda para pengguna 
Linux, tidak perlu merasa khawatir karena 
sudah terdapat aplikasi GnuCash yang me- 
miliki kelengkapan fitur dan fungsionalitas 
yang setaraf dengan Intuit's Ouicken. 

GnuCash adalah aplikasi financial-account- 
ing untuk kebutuhan personal dan small-busi- 
ness, yang berada di bawah lisensi GNU GPL 
dan tersedia untuk platform GNU/Linux, 
“BSD, Solaris, dan Mac OS X. Tujuan dibuat- 
nya GnuCash adalah membuat aplikasi yang 
memiliki kemampuan yang hampir mirip 
dengan aplikasi Intuit's Ouicken. 

GnuCash didesain untuk mudah diguna- 
kan, bersifat powerful dan flexible. GnuCash 
mengizinkan kita untuk mengamati bank ac- 


counts, stock, income, dan expenses. GnuCash 
juga cukup cepat dan intuitif untuk diguna- 
kan sebagai checkbook register, dan aplikasi 
ini dibuat berdasarkan prinsip akutansi pro- 


fesional yang menjamin laporan pembukuan 
yang seimbang dan laporan yang akurat. 
Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki 
oleh GnuCash, dapat meng-import file 
OFX dan OIF, double-entry bookkeeping, 
scheduled transactions, mortgage & loan 
repayment druid, fitur small business ac- 
counting, HBCI support, transaction-import 
matching support, (limited) multi-user SOL 
support, multi-currency transaction han- 


dling, online stock & mutual fund guotes, 


dan stock/mutual fund portfolio. 

Saat kali pertama menjalankan aplikasi 
GnuCash, akan tampil halaman wizard Gnu- 
Cash yang memudahkan kita untuk mem- 
buat sebuah account baru. Pada halaman 
wizard, Anda juga dipandu untuk memilih 
tipe account yang ingin Anda gunakan di 
GnuCash. 

Beberapa tipe account yang disediakan 
oleh GnuCash, antara lain business account, car 
loan, cd and money market, childcare expenses, 
common accounts, education loan, fixed assets, 
home mortgage loan, investment accounts, renter 
expenses, memiliki lebih dari 30 prebuilt reports, 
dan sebagainya. 

Pada saat menjalankan aplikasi GnuCash, 
aplikasi ini akan menciptakan beberapa file 
yang dapat membantu kita agar data yang 
kita simpan tidak sampai hilang. Beberapa 
ekstension file yang diciptakan oleh Gnu- 
Cash, antara lain xac, log, dan LCK, pada 
direktori yang sama dengan file data utama. 
File xac pada GnuCash adalah file yang di- 
gunakan sebagai back-up copy dari GnuCash. 
Format nama file xac ini, merujuk kepada file 
data, tahun, bulan, dan waktu sebagai back- 
up. Sebagai contoh, supri.20070101121748. 
xac, mengindikasikan kalau backup copy dari 
file gcashdata disimpan pada tahun 2007, 
Januari 01, pada pukul 12:17:48. Jadi jika 
ingin melakukan restore data, buka file ".xac 
yang Anda ingin kembalikan, kemudian sim- 
pan kembali dengan nama file yang berbeda. 


38 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Bie Edit View Actions Business Reports Tools Windows Help 


ALTERNATIF 


Grisbi- No name Sok 


(Erman | Casantes evagataryinan | Peror| 


D #iCumentAssets Ci 
Ik fa Eguity E 
Ka opening BNN cas Opening Halancas s0.00 


File Eat Accounts Reports Help 
dx BH Main page | Transactions | Scheduter | Accounts 
Save Open Edit New Delete 
Aeon Pa Nora 
Account Name " | Description Total 3 MG Noname 1 
ka Ce Tn Aa 


(irma kene so00 


Profits: $0.00 sJI Il 


Remove an account 


Account name No name 2 Is 


Account type Cash account 


Account currenci y 


Account holder 
Holder name 


@ Common address is holder's address Address 


O Holder has his own address 


Financial institution : None 


Detats | Newbane 


umber / Key 


Balances 
Initial balance 0.00 


GnuCash, aplikasi personal finance yang dapat membuka format OIF. 


Selain dapat membuka format file data- 
nya, GnuCash juga dapat meng-import data 
aplikasi lain seperti Ouicken, MS Money, 
dan program lainnya yang menggunakan 
OIF (Ouicken Interchange Format). Oleh se- 
bab itu, export dahulu setiap account sebagai 
bagian dari file OIF. Cara termudah adalah 
dengan menggunakan Ouicken 98 dan se- 
belumnya, yang dapat meng-export seluruh 
account sekaligus ke dalam sebuah file OIF. 

Keunggulan lain yang dimiliki oleh Gnu- 
Cash adalah kelengkapan dokumentasi 
yang dimiliki oleh GnuCash, yang memper- 
mudah kita menggunakan aplikasi ini. File 


dokumentasi GnuCash ini dapat ditemukan 
di GnuCash, pada menu Help -» Tutorial and 
Concepts Guide. 


Grisbi 


Grisbi adalah personal finance system yang 
dapat berjalan pada lingkungan GNU/Linux 
dan Windows, yang dirilis di bawah lisensi 
GPL. Grisbi dapat menangani third party, 
expenditure dan receipt categories, financial 
years, dan informasi lainnya yang membuat- 
nya sesuai dengan kelompok (kecuali hal ini 
membutuhkan double entry accounting). 

Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah me- 
nyediakan software yang simpel dan intuitif 
untuk penggunaan dasar, dan cukup powerful 
meskipun Anda hanya menghabiskan sedikit 
waktu untuk mengonfigurasi. 

Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki 
oleh Grisbi, graphical userinterface, dapatmena- 
ngani beberapa account, totally customizable fi- 
nancial printable reports, scheduled transactions, 
dapat meng-import file (OFX, OIF, GnuCash, 
dan CSV), dapat meng-export ke dalam for- 
mat file OIF dan CSV, dapat menangani tran- 


saksi multicurrency, dan mendukung translasi 
ke beberapa bahasa. 

Untuk memulai Grisbi, Anda dapat 
meng-import langsung file account Anda 
yang masih dalam format file OIF. Untuk 
meng-import-nya dari Grisbi, klik menu File 
- Import -» OIF/OFX/GnuCash File, kemu- 
dian pilih file mana saja yang ingin Anda 
buka dengan Grisbi. 

Jika Anda ingin membuat file baru de- 
ngan Grisbi, klik menu File -» New account 
file, untuk membuat sebuah account yang 
dibutuhkan. Setelah dibuat, klik tab Trans- 
actions, kemudian hidupkan icon Show/mask 
the form. Kini Anda dapat segera memasuk- 
kan laporan transaksi. 

Saat menjalankan aplikasi Grisbi, Anda 
akan menemukan delapan buah tab pada 
aplikasi tersebut. Kedelapan buah tab yang 
terdapat pada aplikasi Grisbi, adalah sebagai 
berikut: 

Home. 
Transactions. 
Scheduler. 
Accounts. 
Third parts. 
Categories. 
Budgetary lines. 


Report. 

Untuk mempermudah Anda dalam 
menggunakan Grisbi, pihak developer Grisbi 
sudah menyediakan Ouick Start dan Getting 
Started dalam bahasa Inggris. Hanya sayang- 
nya, User Guide penggunaan Grisbi hanya 
tersedia dalam bahasa Prancis. Karena itu, 
developer Grisbi sangat mengharapkan ada 
user lain yang bersedia melakukan translasi 
dokumentasi Grisbi ini ke bahasa lainnya. 


Berharap ada yang turut ikut serta dalam project translasi Grisbi. 


jnash 
jGnash adalah free personal finance man- 
ager yang memiliki banyak fitur seperti 
software sejenis yang komersial. Aplikasi 
berbasis Java ini, dibuat untuk melacak per- 
sonal finance Anda secara mudah, dan juga 
menyediakan fungsionalitas yang dibutuh- 
kan oleh advanced user. 

Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki 
oleh jGnash, transaksi dibuat berdasarkan 
double entry, dapat menghasilkan laporan 


dalam format pdf, dapat meng-import for- 
mat file GIF dan GnuCash, 
tion of form fields, mendukung multiple cur- 


ast auto comple- 


rencies, secure file encryption, user interface 


yang dapat dikustomisasi, track investment 


account dan transactions, dan advanved 


server/client networking architecture. 


Meski jGnash bersifat double entry sys- 
tem, Anda tetap dapat menggunakan single 
entry transaction dalam mendukung pen- 
catatan penyesuaian account balances secara 
mudah. jGnash menggunakan Account dis- 
amping Categories untuk double entry. Dou- 


ble entry di jGnash sendiri bekerja seperti 
pada 


ebih 


aplikasi personal financial komersial 
umumnya. Anda tidak perlu belajar 
jauh untuk melacak pengeluaran Anda. 

Sebagai aplikasi personal finance yang 
lengkap, jGnash memiliki tujuan sebagai 


aplikasi yang memiliki fungsi account mana- 
gement, budget tracking module, reporting 
module, dan mendukung plug-in advanced 
module. jGnash juga mendukung file encryp- 
tion, yang dapat melindungi data Anda agar 
tidak dapat dibaca oleh user lain. Hanya saja, 
jangan sampai Anda lupa password yang Anda 
gunakan untuk melakukan proses enkripsi 
tersebut, karena jika lupa, maka data Anda 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 39 


ALTERNATIF 


JGnash - 1.10.7 (/home/supriyanto/gnucash/latihan Jgnash.jgnash.xmI) 'P| 
le Reports Edit View Tools Help 
hopen Elsave XH Cut KH Copy & Paste 
: Gn 
Accounts Ek New D7 Modity Reconcile Delete H Filter A Zoom 
e Account Name Entries Balance Currency Type 
- JUL: Kk 
Register Gnash. Expense Accounts - — 
w Expense Accounts Balance: $0.00 Reconciled Balance: $0.00 Income 
ETninders Date | Num | Payee | Memo | Account | Cr | Expense | Rebate | Balance 
Lo. New | pupticate | Jump JI Delete 
Expense | Rebate | Transfer Adjust | 
Payee: Number: Ti 
Account | Bank Accounts J Splits Date: |1/1/07 
Memo: Amount 
Reconciled Exchange Rate: Cancel 
AutoSave has been turned on 


jGnash, aplikasi personal finance berbasis Java. 


tidak akan pernah bisa dibuka kembali dikare- 
nakan jGnash belum memiliki tools recovery 
untuk mengembalikan password yang lupa. 

Untuk dapat menjalankan jGnash, pada 
sistem Anda harus sudah terinstalasi Java 
Runtime Environment versi 1.4.0 atau 
lebih. Berikutnya, Anda dapat langsung 
menjalankan jGnash dengan mengetikkan 
perintah java jar jgnash bin.jar. 

Selain dapat bersifat standalone, jGnash 
juga didesain untuk dapat mendukung be- 
berapa user di household yang sama secara ber- 
samaan. Meski demikian, implementasi dient 
server di jGnash hanya dapat dilakukan antara 
sebuah server yang hanya dapat berinteraksi 
dengan beberapa client saja. Untuk memu- 


lai Gnash sebagai server, Anda dapat men- 
jalankan jGnash dalam modus standalone 
user dan membuat sebuah file default. Untuk 


menjalankan jGnash sebagai server, Anda 


dapat mengetikkan perintah berikut : java -jar 
jgnash bin:jar -server filename -port 5300. 
Berikutnya, Anda dapat langsungmengoneksi- 
kan jGnash network client ke jGnash server 
tersebut, dengan mengetikkan perintah beri- 
kut : java jar jgnash bin.jar -dient hostname 
-port 5300. Jika Anda ingin menjalankan jG- 
nash client dan server dalam komputer yang 
sama, Anda dapat menjalankan perintah beri- 


kut : java jar jgnash binjar -dient. 

Untuk mengetahui dan mempelajari 
lebih lanjut mengenai jGnash, Anda dapat 
mengunjungi situs jGnash dan bergabung 
ke community portal jGnash. 


KMyMoney 
Jika GnuCash dapat disebut sebagai aplikasi 
personal finance berbasis desktop GNOME, 
maka KMyMoney dapat disebut sebagai 
aplikasi personal finance berbasis desktop 
KDE. Dengan menggunakan KMyMoney, 
para pengguna aplikasi open source, tetap 
dapat mengatur personal finance mereka, 
di mana aplikasi ini menyediakan sejumlah 
fitur dan tools yang biasa terdapat pada apli- 
kasi komersial financial. 
Berbeda dengan GnuCash, KMyMoney 
hanya dapat berfungsi sebagai aplikasi per- 
sonal finance, dan tidak memenuhi kebutu- 
han di small bisnis. Meskipun, KMyMoney 


memungkinkan untuk dapat menciptakan 


fitur client /supplier/ document dengan 
menggunakan tambahan plugins. 

Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki 
oleh KMyMoney, multiple currecies, Gnu- 
Cash File Converter, investments, reports, 
OFX import, web connect, peningkatan 
look and feel yang termasuk kumpulan icon 
terbaru, encryption of the data file, online 
guotes for stock & currencies, mendukung 
VAT, dapat menulis plugins yang di-import, 
anonymous file format untuk membantu de- 
bugging, serta widgets untuk memasukkan 
tanggal, nilai, pembayaran dan kategori. 


Pada saat kali pertama menjalankan 
aplikasi KMyMoney, akan tampil personal 
information dialog box, yang menanyakan 
nama dan alamat kita. Berikutnya, kita di- 


suruh memilih file dengan format kmt, yang 


berisikan pilihan bahasa yang digunakan 
oleh KMyMoney. Pilih saja satu file yang 
sesuai dengan country/region yang Anda 
inginkan. Berikutnya, KMyMoney akan me- 
nampilkan laporan keuangan untuk default 


account Anda, yang tentu saja masih dalam 
keadaan kosong. 

Untuk membantu Anda dalam mema- 
hami cara penggunaan KMyMoney, silakan 
baca file dokumentasi KMyMoney Hand- 
book setebal 100 halaman, yang telah kami 
sertakan dalam DVD InfoLINUKX edisi ini. 


Phpfin 

Phpfin merupakan aplikasi personal finance 

manager yang dibuat dengan menggunakan 

bahasa PHP. Phpfin bersifat free, setelah Anda 

sign up untuk sebuah immedentity account. 
Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki 


Konsep dasar accounting 


Menurut konsep dasar accounting, komponen dasar accounting dapat dibagi ke dalam lima 


kategori sebagai berikut: 


Asset adalah economic resource yang dikontrol oleh entity sebagai hasil dari transaksi/ 


1. Assets. 
kejadian terakhir. 
2. Liabilities. 


Libilities adalah obligasi dari entity yang muncul dari transaksi/kejadian terakhir. 


3. Eguity. 


Eguity adalah jumlah semua asset yang dimiliki setelah semua liabilities telah dibayar. 


4. Income. 


Income adalah jumlah uang yang diterima sebagai hasil aktifitas bisnis yang dilakukan 


oleh individu maupun bisnis. 
5. Expenses. 


Expenses merujuk kepada kejadian pada saat asset digunakan atau liability terjadi. 


40 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


PETRA KNY Money, 


Tt 


sz 


unt Tools Settings Help 


@aa 


Uu 
203 
& 


IB 


Reports 


» 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


ALTERNATIF 


Simple In 


G@G-)- B3 & JD ntp:mocanos 


D 0. Ia 


t/simpleir 


(Reports | (Hincome and Expenses This Month | 


Report | comment 


3 N. Income and Expenses 
Income and Expenses This Month 
Income and Expenses This Year 


Pa Defauit Report 
Default Report 


8 
8 
8 
H 
5 


» 


: 


" 
5 
H 
a 
. 


3 
3 
H 


B Shortcut menu 


Getting started 


Create an invoice 
(nemisea 
(rotat 


| consuting 
Manage your existing invoices 
Manage your data 

Options 


Help!!! 


Gia 


(aj 


IReady.| 


(Release Notes #@Fedora Project |) Fedora Weekiy News (3 Community Support (3Fedora Core 6 Red Hat Magazine 
|EMyMoney KI ome Newinvoicew Customers w Products Bilersw Paymentsw Reportsw Options w. 


Welcome to Simple Invoices 
ai Ouick stats 
Largest debtor 
Kath and Kim Pty Ltd 


Top Customer - by amount invoiced 


Done 


KMyMoney, aplikasi personal finance berbasis KDE. 


oleh Phpfin, transaction manager (single, 
split, and transfer), kemampuan untuk 
menspesifikasikan budget dan periode tran- 
saksi, transaction maintenance module for 
maintaining past transactions, transaction 
import (OIF, OFX, dan CSV), multi currency 
support, charting of account activities, sav- 
ings tracker, transaction category manager, 
account manager, credit card repayment 
analyser, improved safety, calendar sched- 
uled transaction and reminder, built in 
wordprocessor and template manager, dan 
sebagainya. 
Phpfin, Anda 
membutuhkan beberapa paket aplikasi lain 
seperti Apache, PHP, MySOL, PEAR DB 
ibrary, PEAR Image Library, dan browser 
Flash. 
k file 


pache 


Untuk dapat menjalankan 


yang mendukung plugin Macromedia 
Berikutnya Anda dapat mengekstal 
tarball Phpfin ke Document Root A 
Anda. Dalam sebuah file tarball P 
Anda dapat menemukan file help yang cu- 


hpfin, 


kup comprehensive, file dokumen instalasi, 


dan file dokumen security. Petunjuk leng- 


kap instalasi Phpfin dapat Anda temukan 
dalam dokumen instalasi tersebut. 


Selain cocok digunakan untuk me- 
manajemen keuangan pribadi, Phpfin juga 
sangat cocok digunakan oleh para webmas- 
er, ISP, finance company maupun entrepre- 
neur lainnya yang ingin menghasilkan tam- 


bahan service untuk para client-nya. 


Simple Invoices 

Kepopuleran PHP sebagai bahasa pem- 
rograman untuk proses web development, 
idak perlu diragukan lagi. Sudah begitu 


banyak aplikasi yang dibuat dengan meng- 
gunakan aplikasi ini, mulai dari web based 


Simple Invoices, memiliki desain yang simpel dan ditujukan untuk home user. 


interface VoIP, network monitoring, hingga 
aplikasi untuk personal finance. Salah satu 
aplikasi personal finance yang dibuat dari 
bahasa PHP adalah Simple Invoices. 

Simple Invoices adalah sistem invoice 
dasar yang didesain dengan cukup simpel, 
yang ditujukan untuk small organization dan 
home user. Sesuai dengan namanya, Simple 
Invoices memiliki tujuan sebagai berikut, 
dapat menjadi sistem invoice yang mudah 
digunakan, menjaga agar tetap simpel d 
clean, hanya mengerjakan satu hal d 
mengerjakan hal ini dengan baik. 

Berikut ini beberapa fitur yang dimili 
oleh Simple Invoices, memiliki tampilan 
yang cukup baik dan mempercepat pembuat- 
fig- 
urasi, dapat mengexport ke dalam dokumen 
(PDF, Word, Excel), memiliki beberapa tipe 


invoices, invoices templates, invoice 


an invoices tanpa banyak melakukan kon 


prefer- 


ences, payment tracking, reports, dan men- 
dukung translasi ke beberapa bahasa. 
Untuk menginstalasi Simple Invoices 


juga cukup mudah. Pertama, pastikan paket 
Apache, PHP, dan MySOL, sudah terinstalasi 
dengan baik pada sistem Anda. Berikutnya, 
ekstrak file simple invoices yyyymmdd.zip 
ke document root web server Anda. Bua 
sebuah database untuk Simple Invoices, ke- 
mudian dump file SimpleInvoicesDatabase. 
sgl ke database tersebut. Selanjutnya, edi 
beberapa parameter file konfigurasi con- 
fig.iphp yang terdapat dalam folder config 


Simple Invoices. Dan terakhir, Anda dapa 
segera menjalankan aplikasi Simple Invoic- 
es dari web browser. 

Pada halaman awal Simple Invoices, 
Anda tidak akan menemukan kotak user- 


name dan password yang umumnya ter- 


dapat pada aplikasi finance berbasis web. 
Pada halaman awal ini, Anda langsung 
dituntun ke dalam halaman Ouick stats 
Simple Invoices. Di halaman ini, terdapat 
beberapa Shortcut menu dan beberapa 
menu bar utama yang terdapat pada apli- 
kasi Simple Invoices. Untuk membuat se- 
buah invoice baru di Simpe Invoices cukup 
mudah. Setelah biller dan customer sudah 
dimasukkan, dari halaman Simple Invoices, 
Anda cukup memilih menu New Invoices, 
isi di ha 

Mes 


lainnya, 


aman detail dan klik Save Invoices. 
ki tidak sekompleks aplikasi finance 
ternyata sudah cukup banyak user 
yang mencoba aplikasi ini. Pada situsnya, 
sudah 


men-download rilis terakhir dari aplikasi 


tercatat 10.000 pengunjung yang 


Simple Invoices. 

Satu hal lain yang menarik, para develo- 
per Simple Invoice memiliki filosofi untuk 
membuat software invoice terbaik yang 
menggunakan free dan open source soft- 
ware, dan menjadi aplikasi yang menarik 
untuk dijalankan. Aa 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


Referensi: 


@ http: @ http://en.wikipe wikipedia.org/wiki/Special: 
Whatlinkshere/Accounting software 
http://en.wikipedia.org/wiki/Special: 
Whatlinkshere/Personal finance 
http://www.gnucash.org 
http://www.grisbi.org 
http://jgnash.sourceforge.net 
http://kmymoney2.sourceforge.net 
http://www.phpfin.com 
http://www.simpleinvoices.org 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2007 41 


BISNIS 


Pengawasan Tenaga 
Nuklir Berbasis Linux 


ejak Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) 


mendeklarasikan penggunaan platform Open Source 


Software (OSS) di lingkungan kerjanya, makin banyak 


lembaga di bawah koordinasi KNRT yang bermigrasi 


ke OSS. Salah satu yang mengikuti langkah bermigrasi ini 
adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). 


Pada 15 Juni 2006, KNRT secara resmi telah 
mendeklarasikan penggunaan platform OSS 
di lingkungan kerjanya. Langkah bermigrasi 
ke platform OSS yang dideklarasikan KNRT 
ini, membuat beberapa Lembaga Pemerin- 
tahan Non Departemen (LPND) yang berada 
di bawah koordinasi KNRT, juga berencana 
untuk mengimplementasikan penggunaan 
OSS di lingkungan kerjanya. 

Salah satu LPND di bawah KNRT yang 
sudah mengimplementasikan penggunaan 
OSS adalah BAPETEN. Bahkan implemen- 
tasi OSS di BAPETEN, sudah dilakukan se- 
belum deklarasi open source yang dilakukan 
KNRT. Sejak awal berdirinya BAPETEN, tim 
IT BAPETEN sudah menggunakan Linux 
untuk kebutuhan server-nya. Dan saat ini, 


semua sistem informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan kerja para karyawan BAPE- 
TEN, sudah dibuat dalam platform Linux. 

Produk unggulan BAPETEN yang dibuat 
berbasiskan platform OSS adalah BAPETEN 
Licensing and Inspection System (B@LIS, 
baca: balis) dan Asian Nuclear Safety Net- 
work (ANSN). B@LIS adalah sistem infor- 
masi pemerintah (e-Gov) pendukung peng- 
awasan tenaga nuklir berbasis web dalam 
jaringan intranet/Internet yang dibangun 
dengan perangkat lunak open source. 
Sedangkan, ANSN adalah jaringan untuk 
sharing knowledge dalam bidang keselamatan 
nuklir di Asia dan Pasifik. 


Untuk mengetahui lebih jauh mengenai 


penggunaan OSS di BAPETEN, InfoLINUX 
telah mewancarai Sugeng Sumbarjo, selaku 
Kepala Bagian Data dan Informasi, Biro Pe- 
rencanaan BAPETEN. Berikut rangkumannya. 


Sejak implementasi awal TI 

Penggunaan OSS di BAPETEN sudah diim- 
plementasikan sejak awal didirikannya BA- 
PETEN. “Dari implementasi awal IT di BA- 
PETEN, yakni sekitar tahun 2001-an, kita 
tidak pernah menggunakan sistem operasi 


selain Linux untuk kebutuhan server. Hal 


ini memudahkan kami untuk mengimple- 


mentasikan penggunaan OSS di lingkungan 


Sugeng Sumbarjo (keempat dari kanan), bersama para staf BAPETEN. 


kerja BAPETEN. Dampaknya, saat ini para 
pegawai di BAPETEN sudah terbiasa meng- 
gunakan sistem dan aplikasi server berbasis 
Linux untuk mendukung operasional kerja 
mereka sehari-hari,” jelas Sugeng. 

Lebih lanjut Sugeng Sumbarjo menjelas- 
kan bahwa dalam pengembangan sistem 
informasi, BAPETEN sudah memiliki arah 
yang jelas, yaitu mendukung pengawasan 
tenaga nuklir dan administrasi kelem- 
bagaan, bersifat RDBMS (Relational Data- 
base Management System), berbasis OSS, 


terintegrasi dalam jaringan intranet dan 
internet, dan berkesinambungan. 

Untuk pilihan distronya sendiri, tim 
TI BAPETEN menggunakan distro Debian 
dan Mandriva untuk kebutuhan server dan 
desktop-nya. “Saat ini di BAPETEN, plat- 
form Linux digunakan pada lingkungan 
server dan aplikasi sistemnya saja. Untuk 
penggunaan Linux sebagai desktop, baru 
full digunakan pada lingkungan staf TI BA- 
PETEN. Untuk distro yang kami gunakan 


sebagai server dan development aplikasi 
sistem, kami menggunakan distro Debian 
3.1 dan Mandriva,” ujar Sugeng. 


BOLIS Online 

Dalam mendukung operasional kerja di BA- 
PETEN, tim IT BAPETEN mengembangkan 
sendiri sistem informasi yang dibuat ber- 
basis web. “Untuk sistem yang digunakan 
di lingkungan BAPETEN, dikerjakan sendiri 
oleh tim TI kami. Kami pernah mengguna- 


42 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


B@LI'S 1.0 Intranet - Mazilla Firefox 


BISNIS 


«2». C6 Alam 


ten.go.id/index.php 


(8 ANSN Indonesia oa 


Asian Nuclear Safety Network 


AWokcome to no Indonosian wobao for the Asian 


(Ki bone 
“LOsua 


& ANSN Indonesia - Mozill d) PNG Image - 1010x603 Pi 


China : Indonesia : Japan : Korea : Munyai - Prapones : Thaland : Veinam : Asia : Ftanos : Germany : EA : USA : ANSN : Pkistan 


Jaringan Keselamatan Nuklir Asia 
Asian Nuctoar Safety Network (ANSN) adalah stus untuk 
sharing knowiedge dalam bidang keselamatan nukir di 
Asia. Kegjatan ni dprakarsal oleh Badan Tenaga Atom 
Internasional (IAEA). 


dokumen yang dimaksud tanpa per 
kombak 


Proxy: None | 2024818118 


BI: DX nona 18102, 


@ BeLrS 1.0 Intranet - Mc CJ screenshoot bapeten - Ko 


Pemanfaatan 
Izin Pemantaatan yang masih berlaku per propinsi, kota, bidang, ujian, umah in, Instansi serta informasi ain 
yang berkatan dengan Izin Pemanfaatan 


sumeer 
“Sumber radasl, zat tadoaktf, bentuk curah yang penah dlerbikan dalam izin Pemanfaatan serta informasi ain 
yang berkatan dengan sumber (nama, merek, ipe, nomor seri, perak dr) 


at Umur 
Data Alat Ukur dan Spesifkasi teknis (merek, nomor seri tipe, riwayat di yang lercantum dalam Izin Pemanfaatan 
serta informasI lain yang berkaitan dengan alat ukur radiasi 


roboy 112500 5 3 
robby 2006-1221 08:2604 : 


CopurightMBAPETEN 


Proxy: None | 102 I8MLA 


B2 | OS ora 10100), 


ANSN, situs sharing knowlegde yang mengimplementasikan web services. 


kan jasa developer dari luar untuk mengem- 
bangkan sistem di BAPETEN, namun tidak 
kunjung selesai karena mereka sulit me- 
mahami sistem informasi yang sesuai de- 
ngan alur kerja di BAPETEN”, jelas Sugeng. 

“Untuk mendukung pelaksana tugas di 
BAPETEN, kami telah men-develop B@LIS 
yang dapat diakses secara online. Adapun 
penggunaan aplikasi B@LIS Online ini, di- 
tujukan untuk beberapa pengguna, seperti 
para pemegang izin dan pemohon izin 
pemanfaatan radiasi, para inspektur untuk 
melihat status perizinan dan hasil inspeksi 
penggunaan tenaga nuklir, staf direktorat 
perizinan FRZR dalam memproses izin, staf 
direktorat inspeksi FRZR dalam pelaksana- 
an inspeksi keselamatan radiasi, dan staf 
direktorat inspeksi IBN dalam pelaksanaan 


evaluasi dosis pekerja radiasi,” jelas Sugeng. 

Sistem B@LIS ini seluruhnya dibuat de- 
ngan memanfaatkan platform OSS. Proses 
development B@LIS sendiri masih terus 
berlanjut hingga saat ini. “Kami mendeve- 
lop aplikasi BELIS sejak tahun 2002. Mulai 
dari awal proses development B@LIS, kami 


rupakan project yang sederhana, tapi menjadi 
contoh bagi kami dalam membangun sebuah 
sistem. Dengan ANSN, kami dapat berkola- 
borasi dengan sistem lain yang berbeda-beda 
antar negara. Anggota ANSN adalah para 
pemerhati, peneliti, praktisi, akademisi, dan 
pribadi yang berminat untuk mengetahui 
dan mengembangkan pengetahuan dalam 
bidang keselamatan nuklir. Saat ini, sudah 
terdapat 14 negara yang tergabung dalam 
sistem jaringan ANSN,” terang Sugeng. 
Jaringan ANSN berbentuk Online dan 
Offline. 


server-server situs ANSN di seluruh negara 


Sistem online adalah gabungan 


anggota dengan mengimplementasikan 
Single Sign-On (SSO) dan web service. SSO 
adalah sistem user tunggal untuk semua 
server, sehingga user hanya perlu terdaftar 
dalam salah satu situs ANSN. Dengan fasili- 
tas ini, user dapat secara langsung mengun- 


jungi situs lain yang tergabung dalam ANSN 


B@LIS Online, sistem informasi pendukung pengawasan tenaga nuklir di BAPETEN. 


dan melakukan proses pencarian dokumen 
tanpa perlu mendaftar atau login kembali. 
Web service adalah fasilitas pengambilan 
data dokumen dari berbagai server yang 
ditampilkan pada halaman ANSN lokal. 
Dengan web service, user ANSN tidak per- 
lu mengunjungi server negara lain untuk 


mendapatkan dokumen. 


Penggunaan Linux di Instansi 
Pemerintah 
Berikut ini harapan Sugeng terhadap kema- 
juan dan perkembangan penggunaan Linux di 
Indonesia. “Kami berharap ada distro buatan 
anak Indonesia yang dapat memenuhi kebutu- 
han user, dan sesuai pengalaman kami meng- 
gunakan Linux yang stabil dan andal. Selain 
itu, sudah saatnya Linux menjadi pertimbang- 
an dalam pengembangan sistem informasi di 
Instansi Pemerintah,” harap Sugeng. A 
Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


Bertugas mengawasi penggunaan tenaga nuklir 


BAPETEN merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BAPE- 

TEN didirikan pada 8 Mei 1998 dan mulai aktif berfungsi pada 4 Januari 
BAPETEN ” 1999. 

BAPETEN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga- 
nukliran dengan tugas pokok adalah membuat peraturan, menerbitkan izin, melakukan ins- 
peksi, serta mengambil langkah penegakan peraturan untuk menjamin kepatuhan pengguna 
tenaga nuklir terhadap peraturan dan ketentuan keselamatan. 

Dalam mendukung operasional kerja di BAPETEN, Bagian Data dan Informasi BAPETEN, men- 
develop sendiri beberapa aplikasi sistemnya. Beberapa aplikasi yang sudah di-develop, antara 
lain BOLIS Online, SERASI (Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja), ANSN Homepage, Sistem 
Kepegawaian, Sistem Kepustakaan, dan Sistem Kepustakaan. 

Untuk info lebih lanjut, silakan akses website BAPETEN di http://www.bapeten.go.id. 


menggunakan platform open source dengan 
paket aplikasi development standar yang 
ada di Linux, seperti Apache, MySOL, dan 
PHP,” terang Sugeng. 


ANSN Indonesia 
Selain B@LIS Online, BAPETEN juga ter- 
gabung dalam jaringan ANSN, suatu jaringan 
untuk sharing knowledge dalam bidang kese- 
lamatan nuklir di Asia dan Pasifik. Kegiatan 
ini diprakarsai oleh Badan Tenaga Atom 
Internasional (IAEA). 

“Dari segi pemrograman, ANSN me- 


www.infolinux.web.id INFOLINUX # 02/2007 43 


PRAKTIK INSTAN 


Instalasi Dasar FOS 


Memanfaatkan directory server open source alternatif dari 


OpenLDAP yang aman dan mudah digunakan. 


Fedora Directory Server (FDS) muncul kali pertama di tahun 1999 
sebagai Netscape Directory Server. Di tahun 2004, Red Hat membeli 
Netscape Directory Server ini dengan janji akan membuatnya open 
source. Selain FDS, Red Hat juga menjual versi yang mendapatkan 
support, yaitu Red Hat Directory Server, yang bisnis modelnya terha- 
dap FDS seperti ha 
Core (FC). FDS tida 

Kehadiran FDS memang dimaksudkan untuk diinstalasi ke dis- 


nya Red Hat Enterprise Linux terhadap Fedora 
hadir dengan pilihan-pilihan support. 


tro Fedora Core. Jadi akan sulit menginstalasi paket FDS ke distro 
selain Fedora Core. Dan pada artikel kali ini kita akan menggunakan 
Fedora Core 6 (FC6). 

Langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya akan sangat 


mudah. Pertama, instalasi FC6 secara default ke komputer Anda, 
lakukan update sistem dengan menggunakan yum, instalasi paket 


Sun Java, kemudian instalasi paket FDS. 


Panduan Gambar 


File Edit View Terminal Tabs Help 
wier2 -$ su - 


Password: 
root» -# 


Mengaktifkan superuser “root”. 


Fle Edit View Terminal Tabs 
for the JAVA 2 PLATFORM STANDARD EDITION DEVELOPM- 
ENT KIT 5.0 


SUN  MICROSYSTEMS, 


root@kipul:- 
Ele Edit View Terminal Tabs Help 
root» -# yum update 


Setting up Update Process 
Setting up repositories 
kip-extras 
951 B 
kip-freshrpms 
951 B 


90:00 


90:00 
kip-updates 
| 


951 B 90:00 


root» # I 


Update sistem Fedora Core. 


rootekipul: 


Help File Edit View Terminal Tabs Help 


INC. ("SUN") IS WILLING TO L PATH-$PATH: $JAVA HOME/bin 


ICENSE THE asi 


SOFTWARE 
CONDITION 

THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN T 

HIS BINARY 

CODE LICENSE AGREEMENT AND SUPPLEMENTAL 

ENSE TERMS 

(COLLECTIVELY 
AGREEMENT 

CAREFULLY. 


Do you agree to the above license terms? (yes or 


no) 


Pertanyaan ketika menjalankan paket Sun Java. 


IDENTIFIED BELOW TO YOU ONLY UPON THE 


LIC 
"AGREEMENT"). PLEASE READ THE 


BY DOWNLOADING OR INSTALLING THIS SO 


PG UU TTU MU UU “ 


root@kipul: 


Loading "installonlyn" plugin 


Reading repository metadata in 
No Packages marked for Update/Obsoletion 


rootOkipul:— 
JAVA HOME-/opt/java/jre1.5.0 10 


JRE HOME-/opt/java/jrel.5.0 10 
JRE ROOT-/opt/java/jre1.5.0 10 


Isi file skrip Java agar dijalankan saat booting. 


Nah, setelah FC6 sudah terinstalasi di komputer Anda, jalankan 
program Terminal. Jika Anda belum aktif sebagai superuser (root), 
pindahlah sebagai user root dengan (lihat gambar 1): 

TENUN: 


Password: 


Ketikkan password “root” ketika diminta. Kemudian Anda akan 
aktif sebagai root. 

Lakukan update sistem Fedora Core ke repositori di Internet 
dengan menggunakan perintah (lihat gambar 2): 
# yum update Nm 

Pastikan komputer Anda sudah terhubung ke jaringan Internet 
untuk melakukan update sistem tersebut. Dan pastikan konfigurasi 
repositori yum sudah terhubung dengan repositori Fedora Core. 


a root@kipul:-— 


Ele Edit View Terminal Tabs Help 
root» -# mkdir /opt/java 
root» —# (J 


from local files 


Membuat direktori untuk Sun Java. 


rOOtOKIpUI:- 
Ele Edit View Terminal Tabs Help 

root» -# chmod #x /etc/profile.d/java. 
root» —# I 


Memberikan atribut eksekusi terhadap file skrip Sun Java. 


PRAKTIK INSTAN 


Sekarang, lakukan instalasi paket Java Runtime Environment Selesai. Paket FDS sekarang sudah terinstalasi dalam direktori 
dari Sun (paket ini dapat Anda peroleh dari DVD InfoLINUX dalam | “/opt/fedora-ds/”. 


direktori “IL022007/development”). Selanjutnya, pastikan pada sistem Fedora Core, file link java 
Buatlah direktori /opt/java/” dengan (lihat gambar 3): dalam direktori /etc/alternatives/ merujuk ke versi Java yang benar. 
# mkdir /opt/java Lakukan perintah (lihat gambar 8): 


# rm -f /etc/alternatives/java 


Copy paket Sun Java jre-1 5 10-linux-i586.bin” ke dalam direk- 
tori “/opt/java”. Kemudian jalankan: Kemudian, ciptakan file link java yang baru dalam direktori /etc/ 
# sh jre-1 5 19-1inux-i586.bin alternatives/ tersebut yang mengarah ke Sun JRE yang baru diinsta- 
lasi tadi dengan (lihat gambar 9): 

Jawablah pertanyaan yang muncul dengan “yes” untuk melanjut- | # In -s /opt/java/jrel.5.0 10/bin/java /etc/alterna- 
kan instalasi (lihat gambar 4). tives/ 

Sekarang, untuk mengaktifkan variabel-variabel Java, buatlah 


file teks yang berisi (lihat gambar 5): Sekarang jalankan konfigurasi pengaturan FDS dengan men- 
JAVA HOME-/opt/java/jre1.5.0 19 jalankan perintah (lihat gambar 10): 

JRE HOME-/opt/java/jre1l.5.0 10 # cd /opt/fedora-ds/ 

JRE ROOT-/opt/java/jre1l.5.0 10 # ./setup/setup 


PATHS$PATH: $JAVA HOME/bin 


Kemudian akan muncul skrip pengaturan interaktif yang mena- 
Simpan file skrip tersebut dengan nama “java.sh” dan letakkan | nyakan lingkungan Fedora Anda. 

dalam direktori “/etc/profile.d/”. Pertama Anda akan diminta untuk menyetujui lisensi yang di- 
Aktifkan atribut eksekusi terhadap file tersebut agar dijalankan | tawarkan oleh pembuat FDS. Jawablah dengan “yes” (lihat gambar 

setiap booting dengan (lihat gambar 6): Il), 

# chmod #x /etc/profile.d/java.sh Kemudian, Anda akan diberitahukan lokasi untuk memperoleh 

info lengkap mengenai FDS di “http://directory.fedora.redhat.com/”. 


Sekarang, instalasi paket FDS dengan (lihat gambar 7): Lanjutkan proses pengaturan FDS dengan menjawab dengan “yes” 
# rpm -ivh fedora-ds-1.9.4-1.FC6.1386.0pt.rpm (lihat gambar 12). 


rootOkipul:— 1 & root Okipul:— 
Ele Edit View Terminal Tabs Help Ele Edit View Terminal Tabs Help 
root» -# rpm -ivh fedora-ds-1.0.4-1.FC6.i386.0opt.rp) root» —# rm -f /etc/alternatives/java 
m root» -# I 


root Okipul:— 
File Edit View Terminal Tabs Help 
root» -# ln -s /opt/java/jre1.5.0 10/bin/java /et 
c/alternatives/ 

root» -# 


Preparing... 

KAA AAA NAN RABNANAnnAnAahH (1008) 
1: fedora-ds 

KENA (1008) 


Install finished. Please run /opt/fedora-ds/setup/ 
setup to complete installation and set up the serve 


Menginstalasi paket Fedora Directory Server Menghapus link Java yang tidak tertuju ke Sun Java resmi. Membuat file link Java yang mengarah ke Sun Java resmi. 


rootOkIpul/opt/fedora-ds rOotOkIpUT/opt/Tedora-ds Toot@kIpul/opt/fedora-ds 
Hle Edit View Terminal Tabs Help fle Edit View Terminal Tabs Help Fle Edit View Terminal Tabs Help 
root» -# cd /opt/fedora-ds/ LICENSEE may A Convention on the International Sale of Goods shall 
root» fedora-ds# ./setup/setup IP not install them. If LICENSEE wishes to install the pr apply. 

ograms on more 

than one system or transfer the programs to another par 
ty, then 

LICENSEE must contact the licensor of the programs. 


Do you accept the license terms? (yes/no) yes 


7. GENERAL. 
d to be 
unenforceable, that shall not affect the enforceability 
of the 

remaining provisions. This agreement shall be governed 
by the laws of 

the State of North Carolina and of the United States, w| 
ithout regard 

to any conflict of laws provisions, except that the Uni 
ted Nations 

Convention on the International Sale of Goods shall not p 
apply. http://directory.fedora.redhat.com 


If any provision of this agreement is hel 


The Fedora Directory Server is subject to the terms det 
ailed in the 
license agreement file called LICENSE.txt. 


Late-breaking news and information on the Fedora Direct 
ory Server is 
available at the following location: 


Continue? (yes/no) yesiIf 


Do you accept the license terms? (yes/no) II 


Menjalankan konfigurasi FDS. Pertanyaan lisensi saat menjalankan konfigurasi FDS. Pemberitahuan akan info FDS melalui Internet. 


PRAKTIK INSTAN 


Tampilan keluaran selanjutkan akan memperlihatkan pesan- 
pesan warning jika spesifikasi komputer Anda tidak memenuhi ke- 
butuhan rekomendasi FDS. Jawab dengan “yes”. 

Kemudian pada opsi instalasi, Anda bisa memilih opsi instalasi 
Express, Typical, atau Custom. Di sini kita akan memilih Typical (lihat 
gambar 13). Dan installer akan mengatur instalasi secara default un- 
tuk setiap pertanyaan dan memberikan dokumentasi yang baik pada 
setiap langkah yang dilakukan. 

Pada pertanyaan mengenai Hostname, user ID, dan group ID, 


jawablah sesuai dengan konfigurasi FDS Anda (lihat gambar 14). 
Jika muncul pertanyaan untuk mengambil konfigurasi dari ser- 
ver lain, jawab saja dengan “no”. 

Pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, akan memperta- 
nyakan konfigurasi FDS pada server Anda. Jawablah pertanyaan- 
pertanyaan tersebut sesuai dengan konfigurasi FDS (lihat gambar 
1S llerdani) 

Pada akhir proses, akan muncul pesan yang terlihat seperti ini 
(lihat gambar 18): 

./startconsole -u admin -a http://localhost.localdo- 
main:43131/ 


Tampilan localhost.localdomain di atas akan sesuai dengan host- 
name dan nama domain yang Anda masukkan pada saat proses pe- 
ngaturan konfigurasi yang baru dilakukan. 

Jika perintah di atas tersebut dijalankan, maka akan menampil- 
kan GUI manajemen berbasis Java. Dengan perintah tersebut, Ad- 
ministrasi FDS bisa dijalankan 10076 grafis jika Anda inginkan. 


Setelah konsol tampil, kali pertama Anda akan dimintai login ad- 
ministration ID dan password sesuai pengaturan sebelumnya (lihat 
gambar 19). 

Anda akan diperlihatkan dua tabulasi, yaitu “Servers and Appli- 
cations” dan “Users and Groups”. Tabulasi yang pertama memberi- 
kan fungsi-fungsi manajemen untuk Administrasi dan server-server 
Directory. Yang menarik fitur back-up di bawah “Directory Server”. 
Tinggal mengklik tombol backup, masukkan sebuah direktori, dan 
beberapa detik kemudian Anda sudah memiliki back-up lengkap 
dari semua informasi LDAP yang dibuat oleh FDS. Kemudian, ting- 
gal klik tombol restore, masukkan direktori letak informasi back-up 
yang sudah disimpan. Jika Anda meng-copy back-up-back-up Anda 
ke server remote, melakukan restore ulang dari awal semudah 
melakukan copy data dan restoring yang dilakukan tadi. 

Tabulasi “Users and Groups” merupakan tempat banyaknya aksi 
dilakukan. Mulai dengan membuat sebuah User. FDS membuat 
penambahan user ini sangat lugas. Yang perlu diingat hanyalah 
atribut-atribut NT User dan Posix User. Kedua atribut tersebut 
membuat FDS bertindak sebagai sebuah server login terpusat untuk 
lingkungan Windows dan Unix. 

Coba mengatur sebuah user bernama Wiryadi Salim. Username- 
nya akan WSalim, yang dimasukkan secara otomatis ketika mema- 
sukkan nama pertama dan terakhir. 

Setelah mengatur user, ke atribut-atribut Posix User. Atur user 
ID, group ID, direktori home, dan shell login. Masukkan masing- 
masing masukan tersebut dengan 2222, 2222, /home/WSalim, dan 


/bin/bash. Pastikan user ID belum digunakan siapapun. ID 2222 


Panduan Gambar 


root@kipul:/opt/redora-ds 
Ble Edit View Terminal Tabs Help 
(120 minutes). This may cause temporary server conge 
ion from lost 
client connections. 


WARNING: There are only 1024 file descriptors (hard lim 
it) available, which 
limit the number of simultaneous connections. 


WARNING: There are only 1024 file descriptors (soft lLin| 


root@kIpul:/opt/redora-ds 
Ble Edit View Terminal Tabs Help 
WARNING: There are only 1024 file descriptors (soft 
it) available, which 
limit the number of simultaneous connections. 


Continue? (yes/no) yes 


Please select the install mode: 
1 - Express - minimal guestions 


root@kipul:/opt/fedora-ds 
Ble Edit View Terminal Tabs Help 


Fedora Project 
Installation/Uninstallation 


Enter the fully gualified domain name of the Fedora con 
figuration 

directory server host in the form chostname».xdomainnam 
e 


2 - Typical - some customization (default) 
3 - Custom - lots of customization 


Please select 1, 2, or 3 (default: 2) 2 
hostname: Host name lookup failure 
hostname: Host name lookup failure 


it) available, which 


limit the number of simultaneous connections. (e.g. hostname.domain.com). 


Continue? (yes/no) yes Fedora configuration directory server 
host name: kipul.kost 
Please select the install mode: 
1 - Express - minimal guestions 
2 - Typical - some customization (default) 
3 - Custom - lots of customization 


Hostname to use (default: kipul.kost) kipul.kost 
Server user ID to use (default: nobody) nobody 


Server group ID to use (default: nobody) nobodyilf 


Please select 1, 2, or 3 (default: 2) 21 


Pilihan opsi instalasi FDS yang diinginkan. Masukan hostname, user ID, dan group ID untuk FDS. Memasukkan nama host tempat FDS. 


TO0tOKipuI-/optifedora-ds 
Ble Eat View Terminal Tabs Help 

Islapd-kipulJ: (13/Dec/2006:05:07:02 #0700) - slapd started 
Listening on All Interfaces port 389 for LDAP reguests | 
error:(13/Dec/2006:05:07:01 #0700) - gethostbyname("kipul.kost 
") failed, error 11 (Resource temporarily unavailable) 


root@KIpul-/opt/redora-ds root@KIpul:/opt/redora-ds 


Hle Edit View Terminal Tabs Help Ble Edit View Terminal Tabs Help 
Fedora Project 
Directory Installation/Uninstallation 


Fedora Project 
Directory Installation/Uninstallation 


Your new directory server has been started. 
Please enter the administrator ID for the Fedora config Created new Directory Server 
uration Start Slapd Starting Slapd server configuration. 
£ Lag & Fatal Slapd ERROR: Ldap authentication failed for url ldap://k 
alan This is the ID typically used to Log ipul.kost:389/o-NetscapeRoot user id admin (151:Unknown error. 
) 
console. You will also be prompted for the password. Fatal Slapd Did not add Directory Server information to Config 
uration Server. 
Configuring Administration Server... 
Setting up Administration Server Instance... 
ERROR: Administration Server configuration failed. 


Please specify the port number on which the Fedora conf 
iguration 
directory server listens. 


Fedora configuration directory server 
port number (389): 389 

Fedora configuration directory server 
administrator ID (admin): 

Password: 

Password (again): 


You can now use the console. Here is the command to use to st 
art the console: 

cd /opt/fedora-ds 

./startconsole -u admin -a http://kipul.kost:37772/ 


INFO Finished with setup, logfile is setup/setup.log 
root» fedora-ds# II 


Tampilan setelah konfigurasi FDS selesai dilakukan. 


Memasukkan administration ID untuk FDS serta password-nya. 


Memasukkan port yang akan digunakan FDS. 


PRAKTIK INSTAN 


untuk group hanya sebagai contoh, Anda bisa kembali dan mem- 


buat group ID tersebut nantinya. Demikian yang harus dilakukan host 127.0.0.1 


terhadap FDS untuk bertindak sebagai server login terpusat untuk | ... 
user WSalim tersebut. base dc-localhost,dc-localdomain 


Langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi client untuk meng- 


akses server ini. Pada sisi client, Anda harus melakukan instalasi 

modul-modul nss Idap dan pam Idap, memodifikasi file konfigurasi Ganti localhost dengan hostname sesuai konfigurasi dari server 

name service switch /etc/nsswitch.conf untuk mengizinkan LDAP, | FDS, dan localdomain dengan domai LDAP yang dipilih saat pen- 

memodifikasi file /etc/ldpa.conf agar sesuai dengan lingkungan | gaturan tadi di atas. Dan directive host menggunakan alamat IP dari 

Anda, dan memodifikasi pengaturan PAM untuk SSH untuk mengi- | server FDS. 

jinkan autentikasi LDAP. Terakhir, konfigurasi SSH agar autentikasi dilakukan dari sum- 
Modul-modul nss dan pam biasanya sudah langsung terinstalasi. | ber LDAP. Untuk melakukan hal ini, tambahkan tiga baris ke file 


Periksa dengan mencari file /lib/libnss Idap.so.2 dan /lib/libnss | /etc/pam.d/sshd (lihat gambar 24): 

Idap.so.2 (lihat gambar 20). Jika belum, instalasi paket “nss Idap” | auth sufficient /lib/security/pam Idap.so 

yang terdapat dalam DVD instalasi Fedora Core (lihat gambar 21). account sufficient /lib/security/pam Idap.so 

# rpm -ivh nss 1dap-253-1.1386.rpm password sufficient /lib/security/pam Idap.so 
Modifikasi file /etc/nsswitch.conf dengan mengubah directive Demikian konfigurasi dasar FDS. Sekarang Anda dapat melaku- 

password, group, dan shadow menjadi (lihat gambar 22): kan SSH ke mesin client sebagai WSalim dengan menggunakan pass- 


word yang diatur pada FDS. Ingat, di sini kita hanya menggunakan 


passwd: files Idap FDS untuk informasi password terpusat, sehingga mungkin tidak 
Shadow: files Idap terdapat direktori home local bagi WSalim. Jika itu yang terjadi, user 
group: files Idap — | akan menggunakan direktori / dan tidak dapat melakukan apa-apa. 


Anda mungkin ingin membuat direktori home bagi WSalim pada 


setiap mesin dia melakukan login atau menggunakan direktori-di- 
Selanjutnya edit file /etc/ldap.conf agar menampilkan baris-baris | rektori home pada mount NES. Aa 
berikut (lihat gambar 23): E. Wiryadi Salim (wiryadi@infolinux.co.id) 


root@kipul:— - & root@kipul:/media/FC 61386 DVD/Fedora/RPMS 

Ele Edit View Terminal Tabs Help Ele Edit View Terminal Tabs Help 

root» -# ls /lib/libnss Ldap.so.2 root» RPMS# rpm -ivh nss 1dap-253-1.1386.rpm 
/lib/libnss ldap.so.2 warning: nss 1dap-253-1.1386.rpm: Header V3 DSA s 
root» -# ls /lib/security/pam Ldap.so ignature: NOKEY, key ID 4f2abfd2 
/lib/security/pam Ldap.so Preparing... 

root» -# # 


mai, errar:112/06c/2000:05:07:01 sa700) - nethostbynane(“kiput-kostP 
1 Filed, error 11 (Resource tenporarity unavai table) 


Your new directory server has been started 
Created new Directory Server 
Start Sland Startina Sland server confiauration 


Fatal Sla for url 1dap://k 
iput.kost| Fedora S1zUnknown error 
, 

Fatal Sla 
uration S 
Configuri 


Setting u 
ERROR: Ad al semmaran Sat iled 


(1008 
(1004 
(1004 
(1008 
(100 
(1004 
(1008 
(1004 
root» fedora-ds# ./startconsole -U admin -a http://kipul.kost Das aAAAsA (1008 
377721 KE PEPRARAA (1008 
Ta Ama aa Ke Ea (1008 

&- 30 KEPRI ERA (1008 

Anak hara aa KE RERAR (1008 
FEE ERA (1004 


rmation to Config 


and to use to st 


CN mei) aratan Open. 11 Te GneT 


Tampilan awal konsol FDS yang menggunakan Java. Pemeriksa apakah modul libnss Idap.so.2 dan pam Idap.so tersedia. Menginstalasi paket nss Idap jika belum tersedia. 


root@Kkipul:— rOotOKIpUI:- & 8 root@kipul:— 
Ele Edit View Terminal Tabs Help Ele Edit Help Ele Edit View Terminal Tabs Help 
# # space. How long nss ldap takes to failover depe #PAM-1.0 

# Example: nds on auth include system-auth 
#passwd: db files nisplus nis # whether your LDAP client library supports confi account reguired pam nologin.so 
#shadow: db files nisplus nis gurable account include system-auth 
#group: db files nisplus nis # network or connect timeouts (see bind timelimit password — include system-auth 

Ig session optional pam keyinit.so force revo 
Ipasswd: files Ldap host 127.0.0.1 ke 

shadov session include system-auth 

'grou # The distinguished name of the search base. session reguired pam loginuid.so 

base dc-localhost,dc-localdomaif auth sufficient  /lib/security/pam Ldap.so| 
account sufficient /lib/security/pam Ldap.so 
password sufficient /lib/security/pam Ldap.so 


View Terminal Tabs 


#hosts: db files nisplus nis dns 
hosts: files dns 


# Another way to specify your LDAP server is to p 
rovide an 

# uri with the server name. This allows to use 

# Unix Domain Sockets to connect to a local LDAP 
Server. 

#uri 1dap://127.0.0.1/ 


# Example - obey only what nisplus tells us... 
#services: nisplus (INOTFOUND-return) files 
#networks: nisplus (INOTFOUND-return) files 
#protocols: nisplus (INOTFOUND-return) files 
cetc/nsswitch.conf" 63L, 1711C 39,0-1 564 


20,32 4 
Konfigurasi file /etc/nsswitch.conf. Konfigurasi file /etc/ldap.conf. Konfigurasi agar atentikasi SSH terhubung ke LDAP. 


SOLUSI 


Mengakses Shared Printer 
di Windows XP dari Ubuntu Eday 


ika terdapat suatu shared 
printer pada PC dengan 
platform Windows XP 
dan Anda bermaksud 
ingin mengaksesnya dari 
PC dengan platform Linux, 


silakan baca ulasan berikut. 


Pada suatu jaringan LAN, sudah umum 
digunakan satu printer untuk digunakan 
secara bersama-sama. Ada kalanya dalam 
suatu jaringan terdiri dari beberapa jenis 
sistem operasi, misal terdapat pengguna 
Windows dan Linux. Dalam bahasan kali 
ini, akan dijelaskan cara mengakses print 
shared yang terdapat di Windows XP dari 
komputer yang menggunakan Ubuntu 
Edgy. Berikut penjelasannya. 


Step #1: Persiapan 

1. Dimisalkan printer yang akan di-shared, 
sudah dapat digunakan di Windows XP. 
Dalam contoh ini, IP komputer Windows 
XP adalah 192.168.2.2. 

2. Klien Linux yang akan mengakses shared 
print ini, dimisalkan menggunakan IP 
192.168.2.1. Dalam contoh ini, klien 
Linux tersebut menggunakan distro 
Ubuntu Edgy. 

3. Test ping IP. Jika dari komputer Win- 


dows sudah bisa mengeping ke kom- 
puter Linux, lanjutkan ke Step #2. 


Step #2: Instal paket Samba di 
Ubuntu 

Sebelum dapat mengakses shared printer 
di Windows XP, komputer Ubuntu Edgy 
yang akan mengakses shared printer harus 
kita instalasikan paket samba-common dan 
smbclient terlebih dahulu. 


Meskipun menggunakan desktop Linux, Anda tetap bisa mengakses shared printer di Windows XP. 


1. Copy-kan semua file deb paket Samba 
yang terdapat dalam folder “rubrik/solu- 
si” di DVD InfoLINUX edisi ini, ke direk- 
tori home Anda 

2. Setelah di-copy, masuk ke dalam folder 
paket deb Samba tersebut, kemudian 
jalankan perintah di bawah ini untuk 
mulai menginstalasi paket Samba: 
$ sudo dpkg -i “.deb 


3. Setelah instalasi paket Samba yang dibu- 
tuhkan telah selesai, Anda dapat melan- 
jutkan ke Step #3. 


Step #3: Sharing Printer Windows 
XP 


Berikut ini langkah-langkah membuat print 
sharing di Windows XP: 

1. Klik Start -» Settings -» Control panel. 

2. Dari halaman Control Panel, klik printer 
and faxes. 

3. Pilih printer yang akan di-sharing, ke- 
mudian klik kanan -» properties dan pilih 
sharing tab. 

4. Pada option Share this printer, isikan 
nama printer sharing yang Anda ingin- 


kan. Dalam contoh ini, kami menggu- 
nakan “CANON”, sebagai nama printer 
sharing-nya. 


Step #4: Mengakses printer dari 
komputer Ubuntu 

1. Dari komputer Ubuntu, klik System -» 
Administration -» Printing. 

2. Klik Printer -» Add Printer. 

3. Klik Network Printer, kemudian pilih 
Windows Printer (SMB). 

4. Isikan dengan data sebagai berikut. Pada 
section Host, isikan dengan IP komputer 
Windows yang menyediakan shared prin- 
ter (dalam contoh ini 192.168.2.2). Pada 
section Printer, isikan nama shared printer 
di komputer Windows (dalam contoh ini, 
kami mengisikan CANON). Pada kotak 
username dan password, isikan dengan 


username dan password user Windows 
XP. Setelah selesai, klik Forward. 

5. Pilih Manufaktur dan model printer yang 
sesuai dengan printer Anda. 


6. Klik Apply. 


Terakhir, tes dengan mencoba print 
dari komputer Ubuntu. Seharusnya saat ini 
Anda sudah dapat melakukan printing dari 
komputer Linux ke printer yang terdapat 
pada komputer Windows. Jika belum bisa, 
cek kembali konfigurasi yang telah Anda 
lakukan. Selamat mencoba! Aa 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


48 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


KOMUNITAS 


KPLI Gorontalo Goes to Campus 


khir tahun 2006 lalu, KPLI Gorontalo diundang 

oleh Puskom Universitas Negeri Gorontalo 

(UNG) untuk mengadakan pelatihan Linux dan 
aplikasinya dalam dunia pendidikan dan perkan- 
toran. Kegiatan ini rencananya akan diadakan pada 
tanggal 1 sampai dengan 6 Desember 2006. Namun 
dikarenakan jadwal yang padat dan tumpang tindih, 
akhirnya dibuat satu hari penuh, yakni pada Ming- 
gu, 3 Desember 2006. 

Kegiatan ini ditargetkan untuk para dosen yang 

bekerja sebagai administrator di seluruh jurusan 
yang berada di UNG. Pelatihan menggunakan dis- 
tro Linux DreamLinux dengan desktop XFCE-nya. 
DreamLinux dipilih karena cukup ringan untuk di- 
jalankan secara live sehingga juga cocok untuk kom- 
puter yang spesifikasi hardware-nya rendah. 
Materi yang diberikan berupa pengetahuan 
umum seputar Linux dan open source software. Se- 
lain XFCE, pengisi materi juga mengenalkan desk- 
top-desktop di Linux, kemudian juga mendemokan 
dasar-dasar pemrograman shell, serta aplikasi yang 
paling banyak digunakan seperti OpenOffice.org. 


Minat yang ditunjukkan oleh para peserta cukup 


tinggi dari awal hingga akhir pelatihan. Sayangnya, 
untuk sesi terakhir tentang OpenOffice.org terpaksa 
hanya demonstrasi saja yang dapat dilakukan, karena 
cukup beratnya penggunaan OpenOffice.org secara 
live dari CD di komputer dengan spesifikasi hardware 
terbatas. Lab bahasa di UNG juga direncanakan meng- 
gunakan Linux dan software open source lainnya. 

Bertindak sebagai instruktur pelatihan sehari ini 
adalah Indra Sutriadi Pipii, wakil ketua KPLI Goron- 
talo, dan dibantu oleh para aktivis KPLI Gorontalo 
lainnya. Sayangnya, Ketua KPLI berhalangan hadir 
untuk memberikan pelatihan. 

Memasuki tahun 2007 ini KPLI Gorontalo meng- 
ajak kepada semua pihak yang berada di Provinsi 
Gorontalo dan sekitarnya, yang bekerja di instansi 
pemerintah, swasta, maupun secara pribadi, dapat 
bekerja sama dalam berbagai bentuk untuk me- 


ngampanyekan penggunaan GNU/Linux, Free ,dan 
Open Source Software. Untuk mendapatkan infor- 
masi lebih lengkap tentang kegiatan-kegiatan KPLI 
Gorontalo, Anda dapat menghubungi pengurusnya 
melalui e-mail Indra Sutriadi Pipii dengan alamat 
indraxyz@gmail.com. Oisp 


Aktivis FSF Eropa Hadir di bagor 


alah seorang aktivis Free Software Foundation 

Eropa (FSFE), yang juga aktivis Fondacion Cono- 

cimiento Libre Spanyol (www.libre.org) Pablo 
Machon hadir dalam acara Workshop Sosialisasi 
dan Implementasi IGOS di Departemen Sosial yang 
diselenggarakan di Bogor, 4-8 Desember 2006. 
Pablo memberikan ceramah dan presentasi di depan 
para calon pengguna Linux di Depsos tentang free 
software atau peranti lunak bebas. 

Cara bicara dan berargumentasi laki-laki Spanyol 
ini sangat mirip dengan tokoh utama FSF, Richard 
M. Stallman atau RMS. Ia tidak suka istilah open 
source software. Ia mengajak semua yang hadir un- 
tuk membiasakan diri mengucapkan GNU/Linux, ti- 
dak hanya Linux. Perbedaannya dengan RMS, Pablo 
senang melakukan presentasi dan melatih hal-hal 
teknis secara langsung, tidak hanya ceramah seperti 
yang biasa dilakukan RMS. 

Dalam memberikan presentasi dan pelatihan ke 
para PNS di Depsos ini Pablo ditemani beberapa akti- 
vis Linux dari Indonesia seperti Noprianto untuk bi- 
dang teknis migrasi, Rusmanto untuk bidang desktop 


Linux, Ahmad Sofyan untuk bidang pengembangan 


distro, dan M. Aulia Adnan untuk masalah hukum 
dan hak cipta. Agar mudah dipahami peserta, presen- 
tasi Pablo yang aslinya dalam bahasa Spanyol lebih 
dulu diterjemahkan ke bahasa Inggris baru kemudian 
ke bahasa Indonesia. Ia juga tampak sangat semangat 
dan sabar dalam setiap menjawab pertanyaan ten- 
tang Linux dan free software. 

Pablo bersama pasangannya datang ke Indonesia 
atas undangan Jaka Sinung, salah satu aktivis Linux 
dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 
Depsos. Pablo dapat dihubungi melalui alamat e- 


mail pablo@libre.org. NRus 


1 Lag 
Pablo Machion dan pasangannya ketika berada di Bogor. 


50 02/2007 " INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
Malang 

Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://sSurabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli.ict-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


TUTORIAL SAP 


Instalasi dan Setting Application 


Server SAP 


inux tidak hanya bagus untuk dunia pendidikan dan perusahaan kecil. Linux juga dapat 


menjalankan aplikasi enterprise seperti SAP dan melakukan koneksi secara baik dengan 


server Unix AIX dan database Oracle. Berikut ini “Tutorial” yang ditulis berdasarkan 


engalaman langsung penulis dalam menginstalasi SAP R/3 4.70 ext 200 di Linux Red 


Hat. Tutorial ini juga dapat diterapkan pada distro Linux lainnya dengan database Oracle 9i 


dan Java Runtime Environment 1.4.2. 


SAP R/3 4.70 ext 200 merupakan salah satu 
versi software ERP (Enterprise Resource Plan- 
ning) keluaran SAP AG, Jerman. Software 
ERP ini termasuk salah satu aplikasi termahal 
saat ini. SAP R/3 4.70 ext 200 menggunakan 
arsitektur 3-tier sebagai berikut: 

1. Bagian central instance. 

Bagian yang mengatur tugas semua akti- 
vitas proses server SAP R/3 4.70 ext 200 

2. Bagian database instance. 

Bagian yang mengatur aktivitas dan 
komunikasi dengan server database. 
Arsitektur SAP R/3 4.70 ext 200 tidak 
terikat pada salah satu vendor data- 
base sehingga pengguna dapat memilih 
aplikasi database yang disukai. Oracle, 
DB2, Informix, MaxDB, dan Microsoft 
SOL Server berada dalam daftar data- 
base yang didukung oleh SAP. 


Central instancedan database instance 
umumnya terletak pada satu server kecuali 
pada distributed system. Pada distributed 
system, central instance dan database ins- 
tance terletak pada server terpisah. 

3. Bagian dialog instance. 
Bagian yang berinteraksi dengan pengguna 
akhir (end user). Dialog instance biasanya 
disebut dengan application server. 

4. SAPGUI. 
Bagian ini adalah antarmuka (interface) 
yang berhadapan langsung dengan peng- 
guna akhir (end user). SAPGUI merupa- 


kan aplikasi yang akan diinstal pada 
komputer yang akan mengakses server 
SAP R/3 4.70 ext 200. 


Penulis memilih Linux sebagai platform 
application server SAP R/3 4.70 ext 200 
dengan beberapa pertimbangan berikut: 

1. Penulis memakai sistem operasi AIX 5.3 
dari IBM sebagai platform central instance 
dan database instance SAP R/3 4.70 ext 
200. Antara AIX dan Linux memiliki 
kompatibilitas yang lebih baik daripada 
antara AIX dengan Windows karena 
sama-sama berakar pada sistem UNIX. 

2. Linux bersifat open source dan berlisensi 
GPL. 

3. Komunikasi antara server AIX dan Linux 
menggunakan NFS yang secara default 
sudah aktif pada sistem UNIX. 

4. Dari pengalaman penulis, server Linux 
lebih stabil, handal, lebih tahan dari vi- 
rus, dan powerful. 


Tabel 1 adalah spesifikasi CPU yang 
digunakan oleh penulis. 


Keterangan 


Spesifikasi 


Tabel 1. Spesifikasi CPU yang digunakan oleh penulis. 


Anda bebas menggunakan distro Linux 
apa saja. Penulis memakai distro Redhat 


sebagai percobaan. Penulis menyarankan 

pemakaian LVM (Logical Volume Manager) 

untuk pengaturan konfigurasi disk. LVM 

memungkinkan manajemen logical volume 

secara online. Logical volume tidak perlu di- 

unmount pada saat resize. 

Tabel 2 adalah konfigurasi disk yang di- 
gunakan. 

Software-software yang dibutuhkan, an- 
tara lain: 

1. Java Runtime Environment versi 1.4.2 
atau yang lebih baru. 

JRE 1.4.2 atau yang lebih baru dapat di- 
download dari situs http://java.sun.com. 

2. Software Installation Master SAP R/3 
4.70 ext 200 untuk Linux 32 bit. 

3. Software kernel SAP 6.40 untuk Linux 
32 bit. 

4. Software RDBMS Oracle 9i untuk Linux 
32 bit karena penulis menggunakan 
server database Oracle 9i. 

5. Software IGS (Internet Graphic Server) 
untuk Linux 32 bit. 

6. Patch kernel SAP 6.40 untuk Linux 32 
bit terbaru. 


Software-software lain dapat didown- 
load dari situs SAP (http://service.sap.com) 
dengan menggunakan username dan pass- 
word yang diberikan oleh SAP ketika mem- 
beli software ERP ini. Nama user biasanya 
dimulai dengan s000. 


52 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Logical Volume Mount Point Ukuran (MB) 
(tidak masuk dalam LVM) /boot 100 

SWAP SWAP 6000 (3 x RAM) 
/dev/xdefault- / 8000 
/dev/xsid-mntiv /sapmnt 1500 
/dev/saplv /usr/sap 750 

/dev/oralv Joracle 250 
/dev/oraciniv /oracle/client 250 
/dev/sapinstiv /sapinst 10000 


Tabel 2. Konfigurasi disk yang digunakan. 


Ada tiga tahap yang akan dilakukan, yaitu: 
Tahap instalasi central instance. 

Tahap instalasi dialog instance. 

Tahap patch kernel SAP R/3 4.70 dan 
setting profile SAP R/3. 


Sebelum melakukan instalasi, pastikan 


bahwa semua software SAP R/3 yang di- 
butuhkan sudah tersedia di harddisk lokal 
Linux. Software-software SAP R/3 disalin 
ke dalam direktori /sapinst. 


Karena menggunakan server AIX 5.3 (se- 


bagai central instance dan database instance) 
yang merupakan server 64 bit, maka kita 
harus melakukan instalasi central instance 
terlebih dahulu. Tujuan instalasi central ins- 
ance ini adalah untuk mendapatkan file-file 
executable SAP R/3 4.70 versi Linux 32 bit. 


Set prasyarat environment untuk men- 


jalankan instalasi SAP R/3 4.70 ext 200 se- 
bagai berikut: 


LD LIBRARY. PATH-/ sapmnt/XSID2/exe 


SAPINST. JRE HOME-/opt/slokasi JRE2 


DISPLAY-SIP Address clientz:0.0 


umask-22 


Catatan penting: 
Setting variabel DISPLAY hanya dilakukan 
apabila instalasi dilakukan dari komputer 


Windows atau Linux melalui protokol XD- 


MOP. 


@hmicaions Aci GEA 


(lan 


“| 


Pili 
Ins 


tampilan di 


Untuk menguji apakah setting environ- 


ment berhasil diset, silakan ketikkan xclock 


pada console. 


Pindah ke direktori /sapinst/sapinst/ 


SAPINST/LINUX 32 danjalankan ./sapinst. 


h bagian Non-Unicode - Install a Central 
tance. 
Berikut ini langkah demi langkah sesuai 
ayar: 

nformasi central instance untuk Linux. 
si variabel SAP system ID (SAPSID), 
misalnya WOA, dan system number yang 


digunakan, misalnya Instance Number: 
20 dan Instance Host: emawap4. 
database 


nformasi instance 


yang 
digunakan. Isi variabel Database ID 
DBSID), misalnya WOA, dan Database 
Host, misalnya emawdg. Pastikan nama 
database host sudah terdaftar dalam file 
/etc/hosts. 

nformasi tentang parameter host SAP 
instance. Biarkan informasi ini secara 


de 


n 


fault. 


formasi LDAP. Jika Anda mengguna- 


kan LDAP untuk manajemen pengguna 
server, silakan isi informasi LDAP di 
sini. Penulis tidak menggunakan LDAP 
atau pilih No LDAP. 

Parameter direktori sistem SAP. Secara 
default akan mengarah ke direktori / 
sapmnt. 


Wed May 3, 827PM 9” S Applications Action GEA NG 


Welcome 


Welcome to the System Landscape Implementation Manager. 


Ele Edit View Terminal Tabs 

/dev/napper/vg0O-wgamnt1v 
1515856 

/dev/napper/vg0O-saplv 


Help 


Select the seruce to install 


774064 
Iroot@enawap4 optJ# cd /sapinst/ 


17184 


& SAP R3E 4.7x200 SRL with Oracle 
9 ASAP R3E 4.7x200SR1 
.. 
& Sg Unicode 
@- 1 non-Unicode 
Install a Central Instance 
Install a Database Instance 
Install a Dialog Instance 
Install/Upgrade SAP IGS 
Export ABAP Database Content 


CD No CDS 1030437 


Flrst step of instaling & non-Unicode SAP R3E 
14.7x200 SRI ABAP system. 


Instalis a central instance. 


|You perform 


Iroot@emawap4 sapinst1# cd sapinst/ 
Croot8emawap4 sapinstJ# cd SAPINST/UNIX/ 
(rootBemawap4 UNIXI# 1s 
ATX64 DEC64 PIL 
Croot@emawap4 UNIX)# cd LINUX 32/ 
his step on the central instance host. (rootdenawap4 LINUX 32)# 1S 
bash: LS: command not found 
Croot@emawap4 LINUX 32)# 1s 
catalog.dtd nessages.dtd 
messages.xnl RIE-4725RL 


Il 


Iroot@emawap4 LINUX 32)# export DISPLAY 
Troot@emawap4 LINUX 32)# umask 22 
jrootnenga LINUX 32)# xclock 


Tebak IAI 


HPTAG4 LINUX 32 


TOO1@ emawap 4: sapinst/sapinst SAPINST/UNIX/LINUX. 32 


35064 1403788 34 /sapmnt 


717560 


SUNOS. 64 


product.catalog sapinst 
startInstCui.sh 
(root@emawap4 LINUX 32)# LD LIBRARY PATH-/sapnnt/WOA/exe 
Iroot@emawap4 LINUX 32)# SAPINST. JRE-HOME-/opt/j2sdk1.4.2 
Croot@emawap4 LINUX 32)# export LD LIBRARY PATH 
Croot@emawap4 LINUX 32)# export SAPINST. JRE HOME 
Croot@enawap4 LINUX 32)# DISPLAY-172.24.32.59:0.0 


TUTORIAL SAP 


Parameter sistem database. Isikan nama 
skema database, misal SAPWOA, yang 
dipakai pada database instance dan pilih 
32 bit untuk informasi client. 

Informasi grup sapsys. Grup sapsys adalah 
grup pengguna yang mengatur sistem SAP. 
Pastikan Group ID (GID) sapsys di Linux 
ini sama dengan Group ID (GID) sapsys 
yang ada di AIX sebagai central instance. 
Informasi grup dba. Grup dba adalah 
grup pengguna yang mengatur sistem 
database. Pastikan Group ID (GID) dba 
di Linux ini sama dengan Group ID 
(GID) dba yang ada di AIX sebagai data- 
base instance. 

Informasi grup oper. Grup oper adalah 
grup pengguna yang bertindak sebagai 
operator sistem database. Pastikan 
Group ID (GID) oper di Linux ini sama 
dengan Group ID (GID) oper yang ada di 
AIX sebagai database instance. 

nformasi user «sid» adm, yaitu adminis- 
trator sistem SAP. Pastikan User ID 
UID) dan password sama dengan yang 
ada di sistem AIX. Untuk informasi jenis 
shell yang digunakan dan lokasi direk- 
tori home, biarkan pada nilai default. 
nformasi user oraksid», yaitu adminis- 
trator sistem database SAP. Pastikan User 
D (VID) dan password sama dengan yang 
ada di sistem AIX. Untuk informasi jenis 
shell yang digunakan dan lokasi direktori 
home, biarkan pada nilai default. 
Pemeriksaan direktori. Pastikan direk- 


tori-direktori berikut ada. 


direktori /usr/sap 
direktori /usr/sap/trans 
direktori /sapmnt 
direktori /oracle 
direktori /oracle/xSID2/920 64 
3 Wed May 3, 827 PM 9 
Ll H 


(DsAPinst root@emawap4 


IS root@ emawap4:/sapins/sapinsUSAPINS | 


IE root@emawap4:/sapmnt 


@ xclock 


| root@ emawap4:/sapinst/sapins/SAPINS | 


II root@ emawap4:/sapmot 


Gambar 1. Xclock untuk mencoba export DISPLAY. 


Gambar 2. Tampilan program sapinst. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 02/2007 53 


TUTORIAL SAP 


& Applications Actions Ak Wed May 3, 840PM G (& Applications Actions Ad Wed May 3, 840PM G 
kar SAPinst root@ emawap4: SAP R3E 4.7x200 SRI» ABAP System» non-Unicode» Install a Central Instance Sa (ca) sela SAP R3E 4.7x200 SRI» ABAP System» non Unicode: Instal a Central Instanee BARA - 5x 
Eh Orade » Checking the Existence of Filesystem Nodes Eh SAPinst CD Browser » Checking Software Packages 

ro) B 

Ea Tete aan Bea Ten Tncektne TEonvrar 

tee aa UI DAS No Data RDI TA MAP CD KERNEL —|/sapinsi/kernel/DVD.NWOA-SR1.6.40.SAP Kemel.ORACLE/KOS/LABELASCo | Ijo | 

ti 

ad Filesystem Nodes 

E TE 

- Yusrysap 

2 Pb n 

pa are OA 32163 Pa 

@rw| (— 

to 

- File Edit View Terminal Tabs Help 

3 Iroot@emawap4 sapmntJ# cd /usr/sap 
gui| TrosENamaapi Aap JE AkALa tenma 
2 t Iroot@enawap4 sap1# cd /oracle 
ter (root@emawap4 oracleJ# mkdir WOA 
i Irootdenarap! WOAJ Mais 920.64 
Iroot@enawap4 WOAJ# ad itonal Intormatian 

Arelevant software package ar instaliation CD has ta be checked for the Installation. Enter the location of file LABEL.ASC in 
Ae Pa An ang se Mo optoi e Lot 
Ifyou do not check the location now (This means that unselect the flag Check Locatiur), the installation will ask you later 
again, IM you want to copy the reguired CD to your local disk, enter the location in the Cupy Packaye To column. 
bej Ex 

gg) IDISAPinst root@emawap4: SAP R3E 4.7x200 JEM root@? emawap4:/sapinst/sapinst/SAPINST/UJEM root emawapi/oracle/WOA LINI «| (DshPinst root@emawapi: SAP R3E 4.7x200 | root@emawap4/sapinst/sapinst/SAPINST/UT root emawapi/oracle/WOA. Pi 

Gambar 3. Pemeriksaan dan membuat direktori. Gambar 4. Lokasi software kernel SAP 6.40. 

Jika belum ada, silakan dibuat sekarang. | R/3 4.70 ext 200 pada saat startup. berada pada nilai default. 

@ Layar selanjutnya adalah pertanyaan Tahap berikutnya adalah instalasi dialog | @ Pertanyaan mengenai penggunaan LDAP. 
okasi software kernel SAP 6.40 untuk | instance. Jika instalasi dialog instance dilaku- Pilih No LDAP jika tidak menggunakan 
Linux 32bit. Silakan browse dan pilih lo- | kan tanpa me-restart server Linux, variabel LDAP. 
kasi file LABEL.ASC yang sesuai. environment tidak perlu diset lagi. Pindah ke | @ Parameter direktori sistem SAP. Secara de- 

@ Pertanyaan mengenai ekstraksi aplikasi | direktori /sapinst/sapinst/SAPINST/LINUX fault akan menuju ke direktori /sapmnt. 
client Oracle 9i. Untuk saat ini, software | 32 dan jalankan ./sapinst. Pilih bagian Non- | @ Parameter database. Isi informasi skema 
client Oracle 9i tidak diinstal dahulu. Unicode - Install a Dialog Instance. database. Pilih jenis client 32 bit karena 

@ Pertanyaan dan informasi tentang port- Berikut ini langkah demi langkah insta- kita menggunakan Linux 32 bit. 

ort yang akan digunakan ole : asi dialog instance: emeriksaan direktori. Pastikan direk- 
t k kan oleh SAP R/3. | lasid t eP k direktori. Pastikan direk 
Biarkan port-port tersebut secara default | @ Parameter dialog instance. Isi informasi tori-direktori berikut ada. 
dan pastikan bahwa port-port tersebut ti- instance number. Parameter instance direktori /usr/sap 
dak dipakai oleh Linux. Buka file /etc/ser- host diisi nama host Linux. direktori /usr/sap/trans 
vices dan beri tanda (#) atau hapus pada | @ Parameter centralinstance. Isi informasi direktori /sapmnt 
baris yang terdapat port-port tersebut. instance number. Parameter instance direktori /oracle 

@ Informasi mengenai nama listener dan host diisi nama host AIX. direktori /oracle/xSID2/920 64 
port yang digunakan. Pastikan port | @ Parameter database instance. Isi informasi 
tersebut tidak dipakai oleh Linux. Database ID (DBSID) dan Database Host. Jika belum ada, silakan dibuat sekarang. 

@ Pertanyaan mengenai lokasi software | @ Parameter dialoginstance termasuk set- | @ Pertanyaan lokasi software kernel SAP 
GS (Internet Graphic Server). Browse ting memory dan swap. Biarkan setting 6.40 untuk Linux 32bit. Silakan browse 
dan pilih lokasi LABEL.ASC yang sesuai. 

: . : & Applications Actions N » Wed May 3, 8:44 PM 

@ Rangkuman setting parameter instalasi | —- #52 Oeres —— - 5. 5) 

SAPinst root? emawap4: SAP R3E 4.7x200 SR1» ABAP System» non Unicode» Install Central Instance 
central instance yang akan dijalankan. El | starinstatation 
Klik Start ji ka sudah yakin. 2 | TEE proud will be installed with the following parameters. To proceed press "Start", to change some values 
- - 2 Irol £ — — ———— mx — — 
@ Tunggu beberapa saat, ketika proses ins e AAA 3 
talasi central instance sedang berjalan. Si Sena 2 — 
- AK —wj 
@ Setelah berhasilakanmuncullayar berisi | aw User ID 207 
-rw) Login Shell fbinfcsh 
informasi bahwa instalasi central ins- | - Home Directory Ihomefwozaam 
3 Fa User ID 208 
tance sudah berhasil. Psi Login She Ioinfesh 
-rw) Home Directory foracie/WOA 
Pi Package Location Copy Package To Check Location CD Name 
. Inst/Kernel/DVD-NWO 
Sebelum melangkah ke tahap berikut- - (aan ko. ap Komo checked CD KERNEL 
. : A 1 RACLE/KOS/LABELASC 
nya, pastikan bahwa Linux bisa melakukan | : 
Extract the client software deselected 
mounting ke beberapa direktori di AIX. ui Rat 3 E520 
H Listener Name LISTENER 
Direktori AIX yang harus di-sharing secara Ustener Pori 1527 » 
d d : b . b ik g Package Location Copy Package To Check Location CD Name 

read and write sebagai berikut: Igapinsi/!G5:SOFT/LABEL LA Genta 

1. direktori /sapmnt/«SID)» /global. 

2. direktori /sapmnt/ «SID» /profile. era Cam (toa 
Direktori /sapmnt/«SID» /profile berisi “6 | IPDSAPinst root@emawap4: SAP R3E 4.7x200 (BM root@ emawap4:/sapinst/sapinst/SAPINST/UJEM root@ emawap#/oracle/WOA 

parameter-parameter yang dibaca oleh SAP | Gambar 5. Rangkuman setting parameter. 


54 


02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


dan pilih lokasi file LABEL.ASC yang 
sesuai. 

Pertanyaan mengenai ekstraksi aplikasi 
client Oracle 9i. Pastikan direktori /ora- 
de/client/92x. 32 sudah ada. Jika belum 
ada, silakan buat sekarang. 

nformasi port-port yang digunakan 
oleh SAP R/3 4.70 ext 200. Biarkan set- 
ting secara default. 

nformasi nama listener dan port yang di- 
gunakan. Biarkan setting secara default. 
Pertanyaan mengenai lokasi software 
GS (Internet Graphic Server). Browse 
an pilih lokasi LABEL.ASC yang se- 
suai. 


da 


Rangkuman setting parameter instalasi 
dialog instance yang akan dijalankan. 
Klik Start jika sudah yakin. 


Layar selanjutnya adalah proses instalasi 


dialog instance. 


Berikutnya adalah layar error. Pesan 
error ini dikarenakan proses tidak bisa 
menuliskan profile ke dalam direktori 
sharing yang ada di AIX. 

Masuk ke dalam sistem AIX dan jalankan 
perintah berikut : 

# cd /sapmnt/xSID» 

# chmod -R 777 profile 


Perintah di atas akan memberikan akses 
penuh untuk penulisan profile. Lalu, lanjut- 
kan kembali proses instalasi. 
@ Layar berikutnya adalah pesan error 
lagi. Pesan error ini dapat diatasi de- 
ngan mengembalikan permission di- 
rektori profile di AIX kembali ke nilai 


semula. 


Jalankan perintah berikut: 
# chmod -R 644 profile 
# chmod 755 profile 


S Applications Actions DK 


Applications Action G EA 


- 
Kan Ka 


SAPinst.rooiPemawap4 


TUTORIAL SAP 


Wed May 3, 8:50PM @G 


Welcome 


Welcome to the System Landscape Implementation Manager. 


-w 
-IWI 
-rwl Select the service to Install. 
arwl (& SAP R3E 4.7x200 SRI with Oracle , 
-rwj @ LNSAP R3E 4.7x200 SR1 
pan @ SMABAP System 
Gw & Sg Unicode 
re & @non-Unicode 
5 Install a Central Instance 
P Install a Database Instance 
gui Install a Dialog Instance 
2t Install/Upgrade SAP IGS 
: Export ABAP Database Content 
guil 
Lroj 
gui| 
2t 


CD No CDS1030437 4(instalis an additional dialog instance for your 


#Inon-Unicode SAP R3E 4.7x200 SR1 ABAP system. 


You perform this step on the dialog instance host, 


“Nou must have already completed the steps "Install: 
Ia Central Instance" and "Install a Database 
Instance”, 


s8 | IPOSAPinstroot@emawap4 


root@emawapt/sapinst/sapinst/SAPINS TE root@ emawap4:/sapmnt 


Gambar 6. Tampilan awal sapinst - Install a Dialog Instance. 


@ Lanjutkan kembali instalasi. Pesan error 


selanjutnya adalah bug dari aplikasi ins- 
talasi SAP R/3 4.70 ext 200. 

Buka file keybd.xml yang ada di dalam 
direktori — /tmp/sapinst instdir/R3E 
472S5R1 ABAP NUC/DI. Cari kata-kata 
ERROR dan ganti menjadi OK. Simpan 
file tersebut dan lanjutkan kembali ins- 


talasi. 


@ Layar terakhir adalah informasi bahwa 
instalasi dialog instance berhasil. 

@ Tahap terakhir adalah melakukan patch- 
ing pada kernel SAP 6.40. Lakukan lang- 
kah-langkah berikut untuk melakukan 
patching: 

1. Ekstrak file-file kernel SAP 6.40 un- 
tuk Linux 32 bit yang telah di-down- 
load. 

2. Back-up file- 


lama 


file kernel SAP 6.40 yang 


Wed May 3, 855PM 9” S Applications Actos GEA NG 


nawap4: SAP R3E 4,7x200 SR1» ABAP System» non Uni 


ig ToO1M emawapg//sapins/sap 


3. file-file kernel SAP 6.40 yang baru ke- 
dalam direktori /sapmnt/ «SID» /exe. 
4. 


Periksa kembali permission untuk 
masing-masing file. 


Sebagai user «sid»adm, jalankan pe- 
rintah berikut: 
2startsap 


@ Langkah selanjutnya adalah mencoba 
login ke sistem SAP yang ada di Linux. 
Gunakan transaction code SM51, lalu 
klik Release Notes. 


Selamat! Anda telah berhasil menam- 
bah jajaran application server SAP R/3 
4.70 ext 200 di Linux. Semoga artikel 
kecil ini dapat menambah pengetahuan 
kita semua. 

L. Ardhian Inaroka (devratt@yahoo.comJ 


Wed May 3, 9:00PM 


ist SAPINST/UNIX/LINUX 32 


Gambar 7. Rangkuman dan siap instalasi dialog instance. 


a Pin Thea aDiplon ngan “Tele 1) 
El - File Edit View Terminal Tabs Help 
2 Start Instaltation : - anang : : 
ul Copying file /sapmnt/WOA/profile/DEFAULT.PFL to: /sapmnt/WOA/profile/DEFAULT.4.P/S) 
arul The current product wil be Installec with the following parameters. To proceed press "Start, to change sorne yalues m. 
(press "Back" 
- 
2 INFO 2006-05-03 20:56:38 (syuxcnodut.cpp:3421 
Instance Swap Space IMB) s001 CSyNodeUtils: :createNodeWithType(iastring,bool,1SyNode: :eNodeType,ias 
No LDAP selected tring) 
SAP System Mount Directory sapi Creating file /sapmnt/WOA/profile/DEFAULT.4.PFL. 
Database Schema SAPWOA 
DB Server Version 220 ERROR 2006-05-03 20:56:38 (syuxcnodut .cpp:3601 
ANA Ba ng CSyNodellti1s: :createNodeWithType(iastring ,bool,ISyNode: -eNodeType,ias 
32/54 B1 DB Server 8 5 
32/64 Bi DB Client 32 FSL-02036 Unable to create node /sapnnt/WOA/profile/DEFAULT.4.PFL with type fil 
Package Location Copy Package To Check Location CD Name Pemenangan 
(saninst/kernei/DVDINWO 
4.SR1.6.40.5AP.Kernel.O checked CD KERNEL ERROR 2006-05-03 20:56:38 (iaxxbnodes.cpp:14041 
RACLEJKOS LABEL ASC CIaOsNodes: :saveVersionANode() 
MOS-01095 Unable to save current version of file system node /sapmnt/WOA/profil 
Extract the cilem sortware selectea e/DEFAULT.PFL with type FILE. 
Message Port (default: 36001) 3620 ba Ae Toni ai 
:38 Tiaoxbnodes.cpp: 
Ustener Name LSTENER Eibar 
istener Port 1527 NOS-01105 Processing of one or more file system node operations of table 
MENARA Sau 2621440 — 455616 2165824 18X /sapmnt/WOA/global 
Package Location Copy Package To Check Location CD Name ea ls AN bisaa sineas Hnossts 
Isapinst/IGS-SOFT/LABEL 'sapunt/WOA/profile 
Asc EhOrhaa Ken 2 Tea KE NI Irootdemawap4 sapmnt)# cd /oracle 
(rootenawap4 oracleJ# 1s 
client lost#found WOA 
Irootdemawap4 oracle)# cd client 
(sa San || canei | toson (rootdemawap4 client1# 1s 
lostefound lp 
Irootdemawap4 clientI# nkdir 92x 32 
€ Iroot@emawap4 clientJ# 1) 
| (PD SAPinst root@emawap4: SAP R3E 4.7x200 IE root@ emawap4:/sapinst/sapinst/SAPINST/UIE root@ emawap4:/oracle/client 8 | | root@emawap4!/sapinst/sapinsti|EM root@ emawapt-/oracle/client Pam 


Gambar 8. Tampilan error karena gagal menulis di AIX. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2007 55 


TUTORIAL CCRYPT 


Enkripsi dan Dekripsi File dengan 


cerypt 


agi Anda yang ingin melakukan enkripsi (dan dekripsi) file dengan cepat dan mudah 


dan sekaligus menghasilkan enkripsi yang tangguh, ccrypt barang kali merupakan 


salah satu tool terbaik yang bisa diandalkan. Tulisan ini akan membahas cara 


penggunaan ccrypt termasuk contoh solusi sederhana memanfaatkan tool tersebut. 


Di Linux dan komunitas free software, kita 

mengenal cukup banyak pustaka untuk 

melakukan enkripsi. Beberapa dari mereka 
cukup rumit untuk digunakan disebabkan, 

di antaranya: 

@ Hanya melakukan enkripsi satu arah 
(melakukan enkripsi, namun tidak 
melakukan dekripsi). 

@ Bekerja dalam mekanisme public key dan 
yang sejenis, menyebabkan enkripsi dan 
dekripsi lebih rumit untuk kebutuhan 
yang sederhana. 

@ Tidak multi-platform (akibatnya, kita ter- 


gantung pada satu platform tertentu). 


Di lain sisi, terdapat pula beberapa 
program yang memungkinkan kita untuk 
melakukan enkripsi dan dekripsi sekaligus 
serta cukup mudah dilakukan dan multi- 
platform, namun rupanya tidak bisa kita 
andalkan karena hanya menggunakan al- 
goritma yang sangat sederhana, seperti 
XOR atau algoritma buatan sendiri. 

Bagaimana kalau kita ingin melaku- 
kan enkripsi dan dekripsi dengan mudah, 
sederhana namun sangat dapat diandalkan 
dan dapat bekerja pada berbagai platform? 
Jawabannya adalah ccrypt. Penulis telah 
menggunakan tool yang satu ini untuk 
waktu yang cukup lama, dan menemukan 
bahwa tool ini sangat bisa diandalkan. 

Ccrypt dibangun oleh Peter Selinger, 
seorang Associate Professor di Depart- 
ment of Mathematics and Statistics, 
Dalhousie University. Ccrypt merupakan 


program free software dan dilisensikan di 
bawah GPL v2 ataupun setelahnya. Pada 
saat tulisan ini dibuat, ccrypt telah men- 
capai versi 1.7, yang terakhir dirilis pada 
28 Maret 2004. 

Contoh di dalam tulisan ini dibuat di 
atas sistem Debian GNU/Linux 3.1, namun 
seharusnya dapat digunakan pada sistem 
lainnya. 


Instalasi ccrypt 

Pertama-tama, carilah paket ccrypt di 

dalam CDROM/DVDROM distribusi Anda. 

Apabila tidak ditemukan, kita selalu bisa 

men-download ccrypt di website-nya, http:// 

ccrypt.sourceforge.net/. Di website tersebut, 

kita bisa menemukan beragam bentuk dis- 

tribusi: 

@ Source code (bagi yang menggemari kom- 
pilasi sendiri). 

@ Precompiled package (untuk Linux berba- 
gai arsitektur, Solaris berbagai arsitek- 

tur, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, AIX, 

HP-UX, Windows 9x/2000/NT). 

@ Paket untuk berbagai distribusi Linux 

dan BSD (Red Hat, SUSE, Debian, Open- 

BSD, FreeBSD). 


Di sistem Debian GNU/Linux 3.1, ccrypt 
dapat diinstal dengan perintah berikut: 
# apt-get install ccrypt 


Setelah ccrypt terinstal, kita bisa men- 
jalankan program ini dengan perintah: 
$ ccrypt -h 


ccrypt 1.7. Secure encryption and 
decryption of files and streams. 


Contoh cepat: enkripsi file 

Untuk melakukan enkripsi dengan cepat, 
berikanlah nama file sebagai argumen un- 
tuk program ccrypt. Sebagai contoh: 

$ ccrypt datal 


Setelah itu, program akan meminta kita 
untuk memasukkan key yang digunakan un- 
tuk enkripsi. Konfirmasi key akan di minta 
untuk mencegah kita melakukan salah ketik: 
$ ccrypt datal 
Enter encryption key: 

Enter encryption key: (repeat) 


Setelah key diberikan, proses enkripsi 
akan dilakukan. 


Sebagai catatan: 
secara default, program ccrypt akan menimpa 
file asli sehingga file asli tidak ditemukan lagi. 
Sebagai gantinya, sebuah file dengan nama 
sama dengan nama file aslinya ditambah 
dengan ekstensi .cpt akan ditemukan. 

File dengan ekstensi .cpt tersebut meru- 
pakan file hasil enkripsi. 


Contoh cepat: dekripsi file 

Untuk melakukan enkripsi dengan cepat, 
berikanlah opsi -d dan nama file sebagai ar- 
gumen. Sebagai contoh: 

$ ccrypt -d datal.cpt 


56 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


zen ccrypt 0.01 Xx 
Main Menu 


@ encryptfile 
O decrypt file 
O about 

0 ext 


X Cancel 


Menu utama zen ccrypt. 


Selanjutnya, key yang digunakan untuk 
enkripsi akan diminta. Apabila kita mema- 
sukkan key yang benar, maka proses dekrip- 
si akan dilakukan: 
$ ccrypt -d datal.cpt 


Cara kerja dan informasi selengkapnya 
tentang Rijndael bisa dibaca di buku The 
Design of Rijndael (oleh Joan Daemen dan 
Vincent Rijmen), yang diterbitkan pada ta- 
hun 2002 oleh penerbit Springer (ISBN 3- 
540-42580-2). 


Informasi verbose 

Untuk menampilkan informasi secara ver- 
bose pada saat melakukan enkripsi atau 
dekripsi, sebuah opsi -v telah disediakan. 
Walau demikian, saat ini, opsi ini sepertinya 
tidak menampilkan informasi yang sangat 
berguna. 

Contoh penggunaan: 
$ ccrypt -v datal 


Enter decryption key: 


Enter encryption key: 


Sebagai catatan, file .cpt akan ditimpa 
kembali dengan file asal. Dengan demikian, 
tidak ada lagi file .cpt yang kita dekrip se- 
belumnya. 


Sekilas algoritma yang digunakan 
Algoritma yang digunakan dalam suatu en- 
kripsi harus diketahui dengan jelas, terutama 
ketika tool enkripsi tersebut kita andalkan 
untuk mengenkripsi dokumen penting. 
Seperti disebutkan pada awal tulisan, 
ccrypt sangat dapat diandalkan. Hal ini 
disebabkan ccrypt menggunakan Rijndael 
block cipher dengan kekuatan enkripsi 256 
bit. Secara teori, menurut developer ccrypt, 
hasil enkripsinya sangat sangat susah 
ditembus, kalau tidak mau disebutkan tidak 
bisa ditembus. Rijndael juga dipilih sebagai 
“Advanced Encryption Standard” (AES) oleh 
pemerintah Amerika Serikat. 


Rijndael merupakan algoritma block 


chiper yang dikembangkan oleh dua orang 


kriptografer Belgia, yaitu Joan Daemen dan 
Vincent Rijmen. Block chiper, dalam termi- 
nologi kriptografi adalah symmetric key ci- 
pher, yang beroperasi pada suatu blok. Pada 
saat melakukan enkripsi, block chiper akan 


mengambil seukuran blok (misal: 256 bit) 
dan melakukan enkripsi dengan bantuan 
secret key. Pada saat dekripsi, block chiper 
akan mengambil seukuran block (misal: 256 
bit) dan dengan bantuan secret key, data 
asli akan dihasilkan. 

Rijndael mendukung ukuran minimal 
block 128 bit dan ukuran maksimal block 
256 bit, dengan ukuran block adalah kelipa- 
tan 32 bit. 


Enter encryption key: (repeat) 
Encrypting datal 


$ ccrypt -dv datal.cpt 
Enter decryption key: 
Decrypting datal.cpt 


Dekripsi dan simpan ke file lain 
Ketika melakukan dekripsi di mana kita ti- 
dak bisa langsung menimpa file asli, maka 
ccrypt akan menampilkan pesan kesalahan 
dekripsi tidak dapat dilakukan. 

Contoh: 
$ ccrypt -d readonlyl.cpt 
Enter decryption key: 


ccrypt: readonlyl.cpt: Permission 
denied 


Apabila menemukan kondisi demikian, 
maka salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah dengan menyimpan output ke file 
lain. Untuk kebutuhan tersebut, opsi -c 
(dekripsi ke stdout) bisa dipergunakan un- 
tuk membantu. Kita akan meredireksi std- 
out ke file output yang diinginkan. 

Contoh: 
$ ccrypt -vd readonlyl.cpt -c » 
output 
Enter decryption key: 


Decrypting readonlyl.cpt 


Mengganti key enkripsi 

Ccrypt juga menyediakan fasilitas bagi 
penggunanya untuk mengganti key yang 
digunakan dalam enkripsi. Oleh karena itu, 
Opsi -x telah disediakan. Pada saat penggan- 
tian key, key lama akan diminta. Apabila key 
lama yang dimasukkan tidak valid, maka 


TUTORIAL CCRYPT 


pesan kesalahan akan ditampilkan. 
Contoh: 

$ ccrypt -x datal.cpt 

Enter old key: 

Enter new key: 

Enter new key: (repeat) 


Contoh pemberian key lama yang salah: 
$ ccrypt -x datal.cpt 
Enter old key: 
Enter new key: 
Enter new key: (repeat) 
ccrypt: datal.cpt: key does not 
match - unchanged 


Enkripsi/dekripsi non-interaktif 

Bagi Anda yang menggunakan program 
ini di dalam shell script/program buatan 
sendiri, alangkah baiknya kalau user tetap 
memasukkan key yang diinginkan di inter- 
face yang sama dengan input data lainnya. 
Artinya, jangan sampai ketika memasuk- 
kan nama file user dihadapkan dengan file 
chooser yang canggih, namun ketika me- 
masukkan key, user harus menggunakan 
interface yang disediakan oleh ccrypt. Jelek 
sekali, bukan? 

Beberapa solusi yang bisa dilakukan 
adalah: 

@ Mempergunakan variabel shell sebagai 
key (dengan opsi -E). 

@ Mempergunakan isi file sebagai key 
dengan opsi -k). 

@ Memberikan key langsung pada perin- 
tah (dengan opsi -K). 


Hanya, satu hal yang perlu diperhatikan, 
beberapa cara tersebut memiliki risiko ke- 
amanan tersendiri. Beberapa teknik pem- 
rograman lain, yang tidak dibahas di tulisan 
ini, perlu dilibatkan. 

Kita akan membahas solusi pertama 
terlebih dahulu. Untuk membaca key dari 
variabel shell, kita akan mempergunakan 


Enter secret key 


& Cancel 


Memasukkan key untuk enkripsi. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2007 57 


TUTORIAL CCRYPT 


opsi -E. Kita akan mengatur sebuah variabel 
shell dengan nama KEY, dengan isi secret 
($KEY-secret). 

Perintah yang dipergunakan: 
$ KEY-secret ccrypt datal -E KEY: 
unset KEY 


Di perintah tersebut, pertama-tama kita 
akan mengatur variabel shell KEY, kemu- 
dian melakukan enkripsi, kemudian meng- 
unset variabel shell KEY. 

Untuk solusi kedua, kita akan memper- 
gunakan sebuah file dengan nama key, de- 
ngan hak akses 600. File tersebut berisikan 
teks secret: 
$ echo “secret” » key 


yang ingin dienkrip telah dienkrip sebe- 
lumnya. 

Untuk mencegah hal ini terjadi, kita 
bisa memberikan opsi -s. Namun, pastikan 
opsi ini digunakan secara konsisten dengan 
-S (apabila Anda mempergunakan ekstensi 
custom). 

Apabila opsi -s ini diberikan dan kita 
mencoba untuk melakukan enkripsi pada 
file yang telah dienkrip sebelumnya, maka 
pesan kesalahan akan ditampilkan. 

Contoh: 
$ ccrypt datal 
Enter encryption key: 

Enter encryption key: (repeat) 


$ chmod 699 key 


$ ccrypt -s datal.cpt 


Untuk mempergunakan key dari file, 
kita akan memberikan opsi -k, diikuti oleh 
nama file. Berikut ini adalah perintah se- 
lengkapnya: 

$ ccrypt datal -k key 


Untuk solusi ketiga, kita mengetikkan 
langsung key yang diinginkan (yaitu secret) 
seperti contoh berikut: 

$ ccrypt datal -K secret 


Mengganti ekstensi file hasil 
enkripsi 

Secara default, hasil enkripsi akan diberi- 
kan nama file sama dengan nama file asli, 
ditambah dengan ekstensi .cpt. 

Apabila Anda ingin mengganti .cpt 
tersebut dengan ekstensi lain, gunakan- 
lah opsi -S, diikuti oleh ekstensi yang di- 
inginkan. 

Contoh: 
$ ccrypt datal -S .encryped 


Enter encryption key: 

Enter encryption key: (repeat) 
ccrypt: datal.cpt already has .cpt 
suffix - ignored 


Enkripsi lebih dari satu kali 

Apabila Anda ingin mengenkripsi satu file 
berkali-kali (setelah dienkrip, lalu dienkrip 
agi dan seterusnya), ccrypt akan meng- 
izinkannya. Berikan saja perintah ccrypt 
berkali kali pada file yang diinginkan. 
Enkripsi berkali-kali akan membuat 


file berukuran membesar, namun ukuran 


yang ditambahkan sangatlah tidak signifi- 


kan. 
Sebagai contoh: 
$ ccrypt datal 


00:03 test2 
-TWXP-XT-X 
00:03 test3 

Ketika suatu file dienkripsi n kali, maka 


1 nop nop 76944 Dec 18 


file tersebut tentunya perlu didekripsi n kali 
agar kembali ke file aslinya. 


Enkripsi/dekripsi secara rekursif 
Program ccrypt juga dapat diminta untuk 
mengenkripsi/mendekripsi semua file di 
dalam tree direktori secara rekursif. Cukup 
berikan saja opsi -r. 

Satu tip yang mungkin berguna apabila 
Anda mengizinkan penggunaan key yang 
sama: untuk menjadikan proses enkripsi/ 
dekripsi berlangsung cepat dan non-inter- 
aktif, gunakanlah salah satu cara seperti 
yang dibahas sebelumnya, tentang enkripsi 
non interaktif. 

Berikut ini adalah tree direktori data 
yang ingin dienkrip: 

secret data/ 


1/ 

al a2 a3 
2/ 

b1 b2 b3 
3/ 

d23 


Perintah yang dipergunakan untuk en- 
kripsi (non interaktif dengan key adalah se- 
cret, diketikkan pada perintah ccrypt): 
$ ccrypt -v -r secret data/ -K 
secret 


Enter encryption key: 


Encrypting secret data//1/a1 


Enter encryption key: (repeat) 


$ cp datal.cpt testl 


$ ccrypt datal.cpt 


Enter encryption key: 


Enter encryption key: 


Enter encryption key: (repeat) 


Enter encryption key: (repeat) 


Perintah digunakan untuk 


yang 
mendekrip: 
$ ccrypt -v -r secret data/ -K 


secret -d 


Satu hal yang perlu diperhatikan ketika 
kita mengganti ekstensi file hasil enkripsi, 
kita juga perlu mempergunakan opsi yang 
sama pada saat dekripsi. Kalau kita tidak 
melakukannya, maka proses dekripsi tidak 
akan menghasilkan nama file yang sama 
dengan sebelumnya (sebelum enkripsi). 


Mencegah enkripsi dua kali (atau 
lebih) 

Program ccrypt akan melakukan enkripsi 
apabila Anda memintanya, walaupun file 


Decrypting secret data//1/al.cpt 


$ cp datal.cpt.cpt test2 


$ ccrypt datal.cpt.cpt 
Enter encryption key: 
Enter encryption key: (repeat) 


$ cp datal.cpt.cpt.cpt test3 


$ 1s -al testx 


-rwxr-xr-x 1 nop nop 75989 Dec 18 
99:93 testl 
-rwxr-xr-x 1 nop nop 76912 Dec 18 


Membangun front end dengan zenity 
Tertarik dengan program ccrypt dan meng- 
hendaki program ini digunakan oleh kalang- 
an end user dengan mudah? Agar end user 
tidak kerepotan mempergunakan CLI, 
bangunlah front end sederhana yang mu- 
dah digunakan, misalnya dengan meman- 
faatkan zenity. Sebagai contoh, berikut ini 
adalah source code zen ccrypt: 


58 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


#!/bin/sh 


TUTORIAL GCRYPT 


.encrypt file 


APP NAME-'zen ccrypt” 


APP VER-?9.01” 


APP. AUTHOR-?noprianto” 


$ZENITY --title—”$TITLE” -- 
height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN 
WIDTH --entry --hide-text -- 
text-'Enter secret key” 1» $TEMP 


23 


“decrypt file”) 


.decrypt file 


,9 


APP LICENSE-' GPLv2” KEY-” “cat $TEMP”” “about”) 
APP MISC-?? rm -f $TEMP . about 
TEMP-/tmp/temp.$$ $CCRYPT $CCRYPT EXTRA OPT “exit”) 

“$FILE? -K “$KEY” -d 2281 IN exit 
ZENITY-/usr/bin/zenity $ZENITY --title—”$TITLE” HE 
TITLE-”$APP NAME $APP VER” --height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN esac 
ZEN HEIGHT-399 WIDTH --progress --pulsate -- done 
ZEN WIDTH-459 text-'Please wait...” 
CCRYPT-/usr/bin/ccrypt 5 main 
CCRYPT EXTRA OPT-” -y “ rm -f $TEMP 


function about 


function encrypt file 


1 


1 


$ZENITY --title-”$TITLE” -- 
height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN 
WIDTH --file-selection 15 $TEMP 


FILE-” “cat $TEMP ” 


$ZENITY --title-”$TITLE” -- 
height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN 
WIDTH --infoN 


Berikalah hak akses executable pada file 


zen ccrypt dengan perintah berikut: 
$ chmod #x zen ccrypt 


--text-”$APP NAMENn$APP 
VERNN$APP AUTHORNN$APP LICENSEN 
n$APP. MISC” 


Berikan perintah berikut ini untuk men- 


jalankan zen ccrypt: 
$ ./zen ccrypt 


$ZENITY --title—”$TITLE” -- 4 
height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN 
WIDTH --entry --hide-text -- function exit 
text-'Enter secret key” 1» $TEMP 4 

KEY-” “cat $TEMP”” break 

rm -f $TEMP 5 

$CCRYPT $CCRYPT EXTRA OPT function main 
“$FILE?” -K “$KEY” 22581 TN 4 

$ZENITY --title—”$TITLE” while (11 

--height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN do 
WIDTH --progress --pulsate -- rm -f $TEMP 


text-'Please wait...” 


function decrypt file 


$ZENITY --title—”$TITLE” 
--height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN 
WIDTH --list --radiolist -- 
text-?'Main Menu”N 


1 


#currently, only option to 
ccrypt is different from encrypt 
file 


#this function may be changed 
in the future 


--columm-?'  -- 
column?” N 


true “encrypt file” 
false “decrypt file” false about 
false exitN 


12$ TEMP 


#for example, allowing 
decryption to another file 


L $? -ne O J1 && exit 


$ZENITY --title-”$TITLE” -- 
height-$ZEN HEIGHT --width-$ZEN 
WIDTH --file-selection 15 $TEMP 


ACTION- cat $TEMP” 


case $ACTION in 


FILE-” “cat $TEMP ” 


“encrypt file”) 


Penjelasan source code: 

Pada saat ini, inti program berada 
pada fungsi encrypt file. Fungsi de- 
crypt file masih sangat mirip dengan 
—encrypt file. Hanya opsi yang digu- 
nakan pada program ccrypt saja yang 
berbeda. 

Pada fungsi encrypt file: 

@ Dengan opsi -file-selection pada 


saat memanggil zenity, kita me- 
nampilkan dialog untuk memilih 
file. Nama file yang dipilih oleh 
user akan kita simpan pada variabel 
$FILE. 

@ Kemudian, kita akan meminta key 
dengan opsi -entry -hide-text. Key 
yang diminta akan disimpan di dalam 
variabel $KEY. File sementara yang 
menampung key secepatnya akan 
kita hapus. 

@ Proses enkripsi pun dilakukan, de- 
ngan disertai dengan penampilan 
progress bar secara pulsate. 


Demikianlah pembahasan kita tentang 


enkripsi dan dekripsi file memanfaatkan 
ccrypt. Sampai ketemu di kesempatan beri- 


kutnya. A 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 02/2007 59 


TUTORIAL TCPTRAGK 


Menampilkan Informasi Koneksi 


TCP dengan tcptrack 


digunakan. 


dipahami. 
lah menarik, mirip dengan program top. 


program ini: 
@ Source address dan port yang digunakan. 


gunakan. 
@ Status koneksi. 
Waktu idle. 
@ Bandwidth yang digunakan. 


yang digunakan pada tcpdump). 


12 Maret 2005 lalu. 


Secara umum, tcptrack merupakan program 
sniffer yang akan menampilkan informasi 
koneksi TCP yang diamati pada suatu inter- 
face jaringan yang dimiliki. Tcptrack secara 
pasif akan mengamati koneksi-koneksi 
yang ada, kemudian menampilkan infor- 
masi yang berhasil didapatkannya dalam 
user interface yang sederhana dan mudah 


Walaupun tcptrack berjalan pada modus 
teks, user interface yang ditawarkan sangat- 


Berikut ini adalah berbagai informasi 
yang ditampilkan dalam tampilan utama 


@ Destination address dan port yang di- 


Salah satu fitur lain yang sangat ber- 
guna adalah kemampuan filtering yang di- 
sediakan. Filter yang digunakan juga meru- 
pakan filter standar pcap (identik dengan 


Tcptrack telah dipaketkan ke dalam ber- 
bagai distribusi Linux populer. Bagi Anda 
yang ingin men-download source code tcp- 
track terbaru, kunjungilah website tcptrack 
di http://www.rhythm.cx/-steve/devel/tcp- 
track/. Pada saat tulisan ini dibuat, versi ter- 
baru tcptrack adalah 1.1.5, yang dirilis pada 


Tulisan ini dibuat di atas sistem Debian 
GNU/Linux 3.1, namun seharusnya bisa 
diterapkan pada sistem lainnya tanpa ma- 
salah. 


Instalasi tcptrack 
Carilah tcptrack di dalam repository dis- 
tro yang Anda gunakan. Apabila tidak 
tersedia, carilah di website tcptrack. Di 
website tersebut, binary untuk berbagai 
distro juga turut disertakan. Apabila pa- 
ket untuk distro Anda tidak juga bisa 
ditemukan atau Anda senang melakukan 
kompilasi sendiri, download-lah source 
code tcptrack dan lakukanlah kompilasi 
sendiri, sesuai dengan petunjuk di dalam 
tree source code-nya. 

Di sistem Debian GNU/Linux, instalasi 
tcptrack dapat dilakukan dengan perintah: 
# apt-get install tcptrack 


Apabila instalasi telah dilakukan, maka 
tcptrack dapat dijalankan dengan perintah 
berikut: 
$ tcptrack 


Menjalankan tcptrack 

Cara termudah dalam menjalankan tcptrack 

adalah: 

@ Login-lah sebagai root (atau dengan su 
atau sudo). 

@ Berikan opsi -i untuk argumen berupa 
interface jaringan yang ingin diamati. 
Sebagai contoh: 

# tcptrack -i ethl 


ngin mengamati secara mendetail dan realtime koneksi TCP pada interface jaringan 


Anda? Tcptrack adalah salah satu tool yang sangat berguna untuk tugas-tugas 
tersebut. Sebagai program yang bekerja cukup low level, tcptrack sangatlah mudah 


Perintah tersebut bisa dimaksudkan se- 
bagai perintah untuk menjalankan tcptrack 
dan untuk selanjutnya, tcptrack akan meng- 
amati interface eth1. Gantilah eth1 sesuai 
dengan konfigurasi sistem Anda. Interface 
jaringan pertama pada sistem Linux umum- 
nya diberi nama eth0. 

Setelah tcptrack dijalankan, sebuah 
tampilan mirip dengan program top akan 
ditampilkan. Di tampilan tersebut, kita 
dapat melihat informasi-informasi seperti 
disebutkan sebelumnya pada awal tulisan. 
Di bagian bawah, kita bisa melihat infor- 
masi lain seperti jumlah koneksi 

Ketika terjadi koneksi pada interface 
yang diamati, maka sejumlah informasi 
akan ditampilkan. 

Sebagai contoh: 

@ Penulis mengamati eth1, dengan IP ad- 
dress 192.168.0.101. 
@ Melakukan koneksi ke Sguid proxy dengan 

IP address 192.168.0.1, port 8080. 

@ Dan mengunjungi website http://www. 
infolinux.web.id. 

@ Pada saat koneksi sedang dilakukan, be- 
berapa baris contoh seperti pada gambar 

1 akan ditampilkan. Di sistem Anda, ke- 

luaran program bisa jauh berbeda. 

@ Di gambar 1 tersebut, bisa dilihat de- 
ngan jelas bahwa: 


@ Koneksi dilakukan dari IP 
192.168.0.101. 

@ Koneksi ditujukan ke IP 192.168.0.1 
port 8080. 


@ Banyak koneksi dilakukan sekaligus. 


60 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL TCPTRAGK 


Informasi koneksi 1. 


@ Beberapa koneksi berada dalam sta- 
tus CLOSED, beberapa CLOSING, 
beberapa pada SYN SENT, dan be- 
berapa ESTABLISHED. 

@ Dari informasi tersebut, kita juga 
bisa melihat idle time koneksi. 


Sebagai catatan, koneksi yang telah di- 
CLOSED akan ditampilkan selama 2 detik, 
sebelum dihapus dari daftar. 

Untuk keluar dari tcptrack, berikanlah 
perintah g. 


Perintah interaktif lain 
Selama mengamati informasi yang di- 
alah 


dua perintah lain yang bisa diberikan (se- 


tampilkan oleh tcptrack, berikut ini ad 


lain g untuk keluar): 
Pada 


ada 


@ p: untuk pause/unpause (toggle). 
saat pause dilakukan, maka tidak 


koneksi baru yang akan ditampilkan. 


Namun demikian, tcptrack akan tetap 
memonitor dan melacak semua koneksi 
seperti biasanya. 

S: untuk meng-enable/men-disable peng- 
urutan (toggle). 


Opsi menjalankan tcptrack 


Berikut ini ada 


ah beberapa opsi yang di- 
sediakan, yang dapat diberikan pada saat 
menjalankan tcptrack: 


@ -d: apabila opsi ini diberikan, maka tcp- 
track hanya melacak koneksi yang dimu- 
lai setelah tcptrack dijalankan. 

@ -f: melakukan rekalkulasi rata-rata de- 
ngan cepat. 

@ -h: menampilkan bantuan. 

@ - cinterface»: meminta tcptrack untuk 


ee “1 "".. ——w 
Client Server State Idle A Speed Client Server State Idle A Speed 
192.168.0.101:43516  192.168.0.1:8080 CLOSED 0s 1 KB/s 192.168.0.101:45215  192.168.0.2:22 ESTABLISHED 26s 0 B/s 
192.168.0.101:43524  192.168.0.1:8080 CLOSING 0s 601 B/s 192.168.0.101:34740  192.168.0.1:22 ESTABLISHED 29s 0 B/s 
192.168.0.101:43523  192.168.0.1:8080 CLOSED 0s 252 B/s 
192.168.0.101:43522  192.168.0.1:8080 CLOSED 0s 252 B/s 
192.168.0.101:43521  192.168.0.1:8080 CLOSED 0s 252 B/s 
192.168.0.101:43520  192.168.0.1:8080 CLOSED 0s 252 B/s 
192.168.0.101:43519  192.168.0.1:8080 CLOSED 0s 252 B/s 
192.168.0.101:43518  192.168.0.1:8080 CLOSED 0s 251 B/s 
192.168.0.101:43532  192.168.0.1:8080 SYN SENT 0s 0 B/s 
192.168.0.101:43531  192.168.0.1:8080 ESTABLISHED 0s 0 B/s 
192.168.0.101:43530  192.168.0.1:8080 ESTABLISHED 0s 0 B/s 
192.168.0.101:43529  192.168.0.1:8080 ESTABLISHED 0s 0 B/s 
192.168.0.101:43528  192.168.0.1:8080 ESTABLISHED 0s 0 B/s 
192.168.0.101:43527  192.168.0.1:8080 ESTABLISHED 0s 0 B/s 
192.168.0.101:43526  192.168.0.1:8080 ESTABLISHED 0s 0 B/s 
192.168.0.101:43525  192.168.0.1:8080 CLOSING Os 0 B/s 
192.168.0.101:43517  192.168.0.1:8080 CLOSED 1s 0 B/s 
LUdtu is v bs 
TOTAL 3 KB/s TOTAL 0 B/s 
Connections 1-18 of 18 Unpaused Sorted Connections 1-2 of 2 Unpaused Sorted 
2|asre | ka Isjase.) laa 


Informasi koneksi 2: filter hanya port 22. 


mengamati interface jaringan tertentu. 
-p: tidak menjadikan interface yang di- 
amati dalam mode promiscuous. 

-1 Ksec»: menunggu selama sekian detik 
tertentu sebelum menghapus koneksi 
yang telah diclose dari tampilan. Nilai 
default adalah 2 detik. 


-v: menampilkan versi tcptrack. 


Salah satu opsi yang mungkin berguna 
adalah opsi -r. Contoh perintah berikut ini 
akan menyebabkan tcptrack menunggu se- 
lama 10 detik sebelum menghapus koneksi 


Client 
192.168. 
192.168, 
192.168 
192.168 
192.168, 
192.168. 
192.168 
192.168 
192.168. 
192.168. 
192.168 
192.168 
192.168. 
192.168. 
192.168 
192.168. 
192.168. 


Server 

192.168. 
192,168, 
192.168, 
192.168, 
192.168. 
192.168, 
192.168. 
192.168, 
192.168. 
192.168. 
192.168. 
192.168, 
192.168, 
192.168. 
192.168. 
192.168. 
192.168, 


48375 
148376 
48377 
48379 
48380 
148383 
148382 
48381 
148378 
48378 
18388 
48389 
48390 
48387 
48334 
48374 
48386 


D0000000000000000 
S0000000000000090 
bbbhbbbbkbkbbbkbkbehbkbb 


TOTAL 
Connections 1-23 of 23 


Contoh filtering sederhana 
Seperti telah disebutkan sebelumnya, 
tcptrack juga mendukung filtering dengan 
ekspresi filter pcap. Fitur ini akan sangat 
berguna. 

Misal kita ingin melihat koneksi yang 
dilakukan ke port 22 saja. Maka, perintah 
yang bisa diberikan adalah: 


# tcptrack -i ethl port 22 


Untuk informasi selengkapnya, bacalah 
manual pcap (3) dan tcpdump (8). Selamat 


yang telah di-close dari tampilan. mencoba. 4 
# tcptrack -i ethl -r 19 Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


State 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSING 
CLOSED 
CLOSED 
ESTABLISHED 
ESTABLISHED 
CLOSING 
CLOSED 
CLOSED 
ESTABLISHED 
SYN SENT 
SYN SENT 
SYN. SENT 
ESTABLISHED 
CLOSED 
ESTABLISHED 


Idle A Speed 

1s 4 KB/s 
0s 3 KB/s 
0s 2 KB/s 

1s 526 B/s 
1s B/s 
0s B/s 
0s B/s 
0s B/s 
0s B/s 
1s B/s 
0s 
0s 
0s 
0s 
0s 
1s 
1s 


B/s 
B/s 
B/s 
B/s 
B/s 
B/s 


14 KB/s 
Unpaused Sorted 3 


(as axsheti 


Informasi koneksi 3: filter hanya port 8080. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 61 


TUTORIAL FLASH 


Bekerja dengan Konten Flash 


ormat Flash (Adobe Flash/Macromedia Flash/FutureSplash) merupakan salah satu 


format multimedia populer yang telah digunakan oleh sangat banyak website ataupun 


media promosi/presentasi lainnya. Tulisan ini akan membahas berbagai tool yang 


tersedia di Linux untuk memutar, mengutak-atik, sampai membuat konten flash. 


Sejak diperkenalkan pada tahun 1996, for- 
mat multimedia yang telah mengalami per- 
gantian nama dan beberapa kepemilikan 
(terakhir oleh Adobe) ini memang mena- 
rik perhatian berbagai kalangan, baik dari 
korporasi ataupun pengguna akhir. Wajar 
saja, flash memiliki banyak fitur yang me- 
mungkinkan hadirnya animasi yang sangat 
menarik, dengan ukuran file yang relatif 
kecil dan kebutuhan daya CPU yang relatif 
sedikit. 

Bagi pengguna Windows, Flash sudah 
bukan masalah lagi. Asalkan memiliki ke- 
mampuan (misal: finansial, seni, program- 
ming), maka menghasilkan konten flash 
yang supermenarik sangatlah dimung- 
kinkan. Bahkan, cukup banyak film kar- 
tun yang didistribusikan sebagai konten 
flash. Memutar format flash pun sangat- 
lah mudah karena tersedia flash player 
standalone. 

Bagaimana dengan Linux? Sedikit usaha 
lebih memang diperlukan. Kita akan mem- 
bahasnya di dalam “Tutorial” ini. Mulai dari 
memutar, mengutak atik, sampai membuat 
konten Flash. 

Tulisan ini dibuat di atas Debian GNU/ 
Linux 3.1, namun seharusnya bisa diterap- 
kan pada sistem lain tanpa masalah. 


PEMUTAR FLASH 


Untuk memutar flash, tersedia berbagai 
pilihan, dengan segala kekurangan dan 
kelebihannya. Berikut ini adalah beberapa 
di antaranya: 


Adobe Flash Player 
Player yang satu ini boleh dikatakan sebagai 
player terbaik yang ada. Wajar saja, karena 
program ini dibangun oleh Adobe, perusa- 
haan yang membangun format Flash. 
Adobe Flash Player merupakan plug-in 
untuk web browser Mozilla ataupun web 
browser lain seperti halnya opera. Down- 
load-lah program ini di http://www.adobe. 
com/shockwave/download/download.cgi?P1 
Prod Version-ShockwaveFlash. 


Instalasi 

Setelah download selesai dilakukan, kita 

akan mendapatkan sebuah file dengan 

nama install flash player 7 linux.tar.gz. 
Lakukanlah langkah-langkah berikut ini 
untuk memulai instalasi: 

@ Tentukan web browser yang akan Anda 
gunakan. Penulis menggunakan web 
browser Opera 9.01. Jalankanlah web 
browser pilihan Anda paling tidak sekali. 

@ Tutuplah web browser Anda apabila se- 
dang terbuka. 

@ Ekstraklah arsip install flash player 7. 
linux.tar.gz tersebut: 
$ tar zxvf install flash player 
I linux.tar.gz 


@ Masuklah ke direktori hasil ekstrak: 
$ cd install flash player 7 
linux 


@ Jalankan installer yang telah disediakan 
(fashplayer-installer) dan ikutilah lang- 


kah-langkahnya: 
$ ./flashplayer-installer 


Setelah instalasi selesai, bukalah kemba- 
li web browser Anda dan ketikkanlah alamat 
about:plugins. 


Apabila instalasi berhasil, Anda akan 
menemukan plugin Flash pada keluaran 
perintah tersebut. Sebagai contoh: 

Shockwave Flash 

application/futuresplash spl 

application/futuresplash spl 
application/x-shockwave-flash 
swf 

application/x-shockwave-flash 

Swf 

/ home/DATA/NOP/home/ .opera/ 

plugins/libflashplayer.so 


Membuka website dengan konten flash 

Setelah plug-in terinstal, pengguna dapat 
langsung membuka website dengan konten 
fash. 


Memutar konten flash dari file SWF 
Setelah plugin terinstall, pengguna dapat 
mempergunakan web browser sebagai flash 
player untuk konten flash dari file SWF. 
Cukup jalankan saja web browser, kemu- 
dian bukalah file SWF menggunakan menu 
File | Open. 

Web browser Anda seharusnya akan me- 
nampilkan konten flash dari file SWF yang 
dibuka. Namun, apabila web browser Anda 


62 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


masih menampilkan dialog untuk down- 
load, seperti seolah-olah tidak mengetahui 
aksi apa yang harus diambil untuk file SWF 
tersebut, konfgurlah web browser Anda 
agar membuka file SWF menggunakan web 
browser yang anda gunakan. Berikut ini 
adalah langkah-langkah konfigurasi pada 
web browser Opera: 

@ Ketika dialog download sedang ditampil- 
kan, kliklah tombol Change pada bagian 
Opens with. 

@ Sebuah dialog File Type akan ditampil- 
kan. Pilihlah Use Plug-in, kemudian cari- 
ah Shockwave Flash dari pilihan yang 
tersedia. 

@ Selanjutnya, secara otomatis, opera akan 
angsung membuka file SWF yang di- 
berikan kepadanya menggunakan plugin 


fash yang terinstal. 


Khusus untuk web browser yang superbandel 
Bagaimana kalau web browser yang Anda 
gunakan sangat membandel dan tetap me- 
nolak untuk membuka langsung file SWF 
yang diberikan kepadanya, walaupun plugin 
fash telah terinstal? Bagaimana kalau web 
browser Anda mengharuskan adanya se- 
buah file HTML yang mengandung definisi 
objek flash yang ingin dibuka? 

Penulis telah menyiapkan sebuah shell 
script sederhana dengan nama ngen html 
fash.sh, yang akan melakukan beberapa 
tindakan berikut ini, secara otomatis: 

@ Meng-generate file HTML (dengan nama 
sama dengan nama file SWF yang diberi- 
kan ditambah .html), yang telah berisi- 
kan definisi objek flash. 


D |file:/tocalhost/home/nop/temp/learn/swf/swf/flashiness fz.swf - Opera 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


@ Membuka web browser dan meminta ke- 
pada kepada web browser tersebut untuk 
membuka file HTML yang dihasilkan. 


Dengan demikian, dengan satu langkah 
saja, Anda dapat meminta web browser 
membandel tersebut untuk membuka file 
SWP. 


Sebagai catatan: 


@ Script ini membutuhkan program 
swfdump yang akan kita bahas pada ba- 
gian swf tools di bagian lain tulisan ini. 
Source code ngen html flash.sh: 


#!/bin/sh 


TUTORIAL FLASH 


echo “Cannot find web browser. 
Please check $WEB BROWSER BIN. ? 
48 exit 3 

test -z “$1” 48 usage 


FLASH FILE NAME-$1 
HTML FILE-”$ FLASH FILE NAME”. 
html 


echo -n “Generating $HTML 
FEE? 


HTML. HEADER-” 
SHTML2 


SHEAD2 


#ngen html. flash.sh 


STITLES$FLASH FILE NAMEX/TITLE2 


#(c) Noprianto 


S/HEAD2 


#2006 


“ 


#GPL 


HTML. BODY. OPEN-” 


SBODY2 


SWFDUMP-/home/nop/bin/swfdump 


“ 


WEB BROWSER BIN-”/usr/bin/opera” 


WEB BROWSER OPT-” -newpage “ 


HTML. BODY. CLOSE-” 


SHR NOSHADE- 


function usage 


t 


«I»Generated by ngen html flash 
on “date /I2 


echo “usage: $9 «swf file” 


S/BODY2 


exit 1 


“ 


HTML. FOOTER-” 


S/HTML3 


test ! -x “$SWFDUMP” && echo 
“Cannot find swfdump. Please 
check $SWFDUMP.? && exit 2 


“ 


echo $HTML HEADER » $HTML FILE 


test ! -x “$WEB BROWSER BIN” && 


D | output.swf - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


echo $HTML BODY. OPEN 22 $HTML 


IE Newtab | 1file:/Mocalhost/home... 4 


(Oi Newtab (5 output.swt pg 


sala an eng Au titesuni 


ome/nop/temp/learn/swf/swffflashiness fa.si 


SN A5 5 Ini YA 4 fileillocalhost/home/DATA/NOP/home/templlearn/swffoutput.swf,html 


& LEFT 
D RIGHT 
T NCCELERNTE 


. 
” 


Memutar Flash dengan Opera#plugin. 


Hasil keluaran script ngen html flash.sh. 


Generated by ngen html flash on Sun Sep 24 10:59:42 WIT 2006 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 63 


TUTORIAL FLASH 


Bibray |Wpen 


“Version 0.8 


P Gradients 


Credits | Sponsors | Toonka Films | Laboratoon | License Agreement | 


David A. Cuadrado " 


«krawek@toonka.com-2 
S5 
— 


———— Helpsystem | les 
Introduction 
Drawing 


@Time Line |@IGC Editor | WExport 


Ktoon. 


FILE 

$SWFDUMP -e “$FLASH FILE NAME” 
22 $HTML FILE 

echo $HTML BODY. CLOSE 2» 

$HTML. FILE 

echo $HTML FOOTER 22 $HTML. FILE 


echo done. 


echo “Running web browser 

$WEB BROWSER BIN with option: 
$WEB BROWSER OPT.” 

$WEB BROWSER BIN $WEB BROWSER 
OPT “$HTML FILE” 


Contoh eksekusi script: 

$ ./ngen html flash.sh output.swf 
Generating output.swf.html...done. 
Running web browser /usr/bin/opera 
with option: -newpage . 

opera: Activated running instance 


Penjelasan source code: 

@ Pertama-tama, script akan memeriksa 
keberadaan beberapa program. Sesuai- 
kanlah variabel $SWFDUMP, $WEB 
BROWSER BIN dan $WEB BROWS- 
ER OPT dengan sistem Anda. 

@ Nama file HTML kemudian akan di- 
tentukan. 


@ Selanjutnya, script akan menggenerate 


file HTML (dengan bantuan swfdump). 
@ Terakhir, web browser akan dijalankan 
dengan opsi yang telah ditentukan. 


Gnash 

Umumnya, pengguna Linux cukup puas 
memanfaatkan web browser yang dileng- 
kapi plug-in fash dari Adobe untuk memu- 
tar konten flash. 

Namun, apabila Anda menginginkan 
tool lain yang dapat memutar file SWF, 
maka gnash barang kali bisa dicoba. Gnash 
merupakan pemutar konten flash dari proyek 
GNU. Gnash dilisensikan di bawah GPL. 
Berikut ini adalah beberapa fitur Gnash: 
@ Dapat berjalan standalone. 

@ Dapat berjalan sebagai plugin untuk 
Mozilla, Klash dan Firefox. 

@ Mendukung SWF versi 7. 

@ Mendukung XML Message Server. 

@ Mampu menampilkan dalam kualitas 
tinggi. 
@ Bebas digunakan. 


Sampai tulisan ini dibuat, Gnash telah 


berada pada versi 0.7.1. Gnash bisa di-down- 


oad di ftp://ftp.gnu.org/gnu/gnash/0.7.1/. 


Instalasi 
Lakukanlah langkah-langkah berikut ini un- 
uk melakukan instalasi. 

Pertama-tama, ekstraklah terlebih da- 


hulu arsip Gnash: 
$ tar jxvf gnash-9.7.1.tar.bz2 


Setelah itu, masuklah ke dalam direktori 
hasil ekstrak: 
cd gnash-9.7.1 


Kemudian, lakukanlah konfigurasi de- 
ngan script configure. Sebagai catatan, apa- 
bila script configure tidak dapat menemu- 
kan Xft, berikanlah dua opsi berikut: 

@ —with-xft-lib-cpath ke lib xft yang 
mengandung libXft”.". 

@ —with-xft-ind-«path ke include xft 
yang mengandung Xft/Xft.h». 


Apabila Anda ingin mengaktifkan du- 
kungan mp3, berikanlah opsi -enable- 
mp3. 

Berikut ini adalah perintah konfigurasi 
selengkapnya: 

$ ./configure --prefix-/home/nop/ 
temp/program/USE/gnash --with-xft- 
lib-/usr/lib --with-xft-incI-/usr/ 
X11R6/include/X11/ --enable-mp3 


Pada akhir konfigurasi, pastikan fitur 
yang Anda inginkan telah dimasukkan. 
Berikut ini adalah contoh keluaran akhir 


perintah configure pada sistem penulis: 


Configurable options are: 

Intel 819 LOD bias hack 
disabled (default). Use --enable- 
1819-lod-bias to enable. 

MP3 (Tibmad) support 
enabled 

POSIX Threads support 
enabled (default) 

Web server support 
disabled (default) 

DMalloc support disabled 
(default). Use --enable-dmalloc to 
enable. 


XML and XMLSocket enabled 
(default). Use --disble-xml to 
disable. 


Firefox plugin enabled 
(default). Use --disble-plugin to 
disable. 


Kongueror plugin disabled 
(default). Use --enable-klash to 
enable. 


GNOME help disabled 
(default). Use --enable-ghelp to 
enable. 

Unit testing support 
enabled (default) 


Configured paths for 1686-pc- 
linux-gnu are: 


64 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


DocBook document 
processing disabled (default) 


XML flags are: -I/usr/ 
include/1ibxm12 


XML libs are: -L/usr/lib 
-1xm12 -1z -Ipthread -Im 


PNG flags are: default 
include path 


PNG libs are: -Ipng 


JPEG flags are: default 
include path 


JPEG libs are: -ljpeg 


MAD flags are: default 
include path 
MAD Tibs are: -Imad 

0GG flags are: default 
include path 
0GG libs are: -logg 


Opengl flags are: default 
include path 
Opengl libs are: -1IGL - 


1GLU 


Xft flags are: -I/usr/ 
X11R6/include/X11 
Xft libs are: -L/usr/lib 


-IXft 


SDL flags are: -I/usr/ 
include/SDL 

SDL Tibs are: -1SDL 

SDL Mixer flags are: -1/ 
usr/include/SDL 

SDL Mixer libs are: - 
1SDL mixer 

Plugin will be installed 
in /home/nop/.firefox/plugins 

POSIX Threads flags are: 
-I/usr/include 

POSIX Threads lib is: - 
Ipthread 


Untuk melakukan kompilasi, berikanlah 
perintah berikut: 
$ make 


Untuk melakukan instalasi, berikanlah 
perintah berikut: 
$ make install 


Menjalankan gnash 

Untuk menjalankan Gnash, berikanlah pe- 
rintah berikut ini: 

gnash (optionsJ movie file.swf 


Sebagai contoh: 
gnash output.swf 


Di sistem penulis, gnash cukup sering 
mengalami crash untuk beberapa konten 
flash yang mengandung suara dan inter- 
aktivitas. 


PEMBUAT FLASH/TOOL LAIN 


Bagi Anda yang ingin membuat atau me- 
manipulasi file flash, tersedia beberapa tool 
di Linux. Masing-masing dengan kelebihan 
dan kekurangannya. Kita akan membahas 
beberapa di antaranya. 


Ktoon 

Ktoon merupakan toolkit animasi 2D yang 
didesain oleh animator dan untuk animator. 
Program yang dikembangkan oleh Toonka 
Films ini memiliki fokus pada industri film 


kartun. 

Sampai tulisan ini dibuat, Ktoon telah 
mencapai versi 0.8 stable. Ktoon bisa di- 
download di http://ktoon.toonka.com. 


Instalasi 
Di website Ktoon, kita bisa menemukan 
source code ataupun binary. Tulisan ini 
akan mempergunakan versi binary yang 
telah tersedia. Nama file arsip binary yang 
penulis download adalah ktoon0.8 rc1- 
i386-gcc3.tar.gz. 
Untuk melakukan instalasi, lakukanlah 
langkah-langkah berikut: 
@ Ekstraklah arsip  ktoon0.8 rc1-i386- 
gcc3.tar.gz tersebut. 
@ Akan terbentuk sebuah direktori dengan 
nama ktoon0.8 rc1-i386-gcc3. 
@ Ekstraklah file ktoon home.tar.bz2 yang 
terdapat di ktoon0.8 rc1-i386-gcc3/dist 
ke direktori yang Anda inginkan. 


Menjalankan ktoon 

Ktoon bertingkah laku cukup ajaib, se- 
tidaknya, di versi yang penulis gunakan, di 
sistem penulis. Sebenarnya, di dalam direk- 
tori hasil ekstrak, telah tersedia script ktoon 
yang sedianya dapat digunakan untuk men- 
jalankan ktoon (setelah mengedit seperlu- 
nya variabel di dalam script tersebut). Na- 
mun, ketika script tersebut dipergunakan, 
penulis mengalami masalah, di mana ktoon 
tidak pernah sukses dijalankan (crash di ten- 
gah-tengah eksekusi). 

Apabila Anda mengalami masalah yang 
sama dengan penulis, lakukanlah langkah- 
langkah berikut untuk menjalankan ktoon 
(perintah diberikan di x terminal). 


TUTORIAL FLASH 


@ Tambahkanlah «ktoon home»/lib ke 
dalam LD LIBRARY PATH. 
contoh: 
$ export LD LIBRARY PATH-$LD 
LIBRARY PATH:/tmp/ktoon home/ 
1ib/ 


Sebagai 


@ Setelahitu,masuklahke «ktoon home»/ 


bin dan berikanlah perintah berikut ini: 
$ ./ktoon 


Pada saat kali pertama dijalankan, se- 
buah dialog konfigurasi akan ditampilkan. 
Lakukanlah langkah-langkah berikut: 

@ Klik tombol Next. 
@ Pada Step 1, isikanlah informasi berikut: 

@ Isikan lokasi instalasi ktoon pada 
bagian Choose your Ktoon installa- 
tion directory. Sebagai contoh: /tmp/ 
ktoon home. 

@ Isikan direktori temporary. Anda 
bisa menggunakan nilai default yang 
disarankan, yaitu /tmp/ktoon. 

@ Klik tombol Finish. 


Setelah konfigurasi kali pertama di- 
jalankan, maka window utama Ktoon pun 
akan ditampilkan. 

Akseslah http://ktoon.toonka.com/docu- 
mentation/index.php?title-Main Page — un- 
tuk dokumentasi penggunaan ataupun 
pengembangan Ktoon. Di website tersebut, 
tersedia pula langkah-langkah pembuatan 
animasi contoh. 


Swf Tools 
SWF Tools merupakan koleksi dari sejum- 
lah tool yang dapat digunakan untuk mem- 
buat/memanipulasi konten flash. Sangat 
berguna dan menarik. 


Berikut ini adalah tool-tool yang di- 
sertakan di dalam paket SWF tools: 
@ PDF2SWF: dapat digunakan untuk me- 
ngonversi format PDF ke Flash. 


@ SWFCombine: dapat digunakan untuk 
mengombinasikan konten Flash 

@ SWEStrings: dapat 
memeriksa data text di dalam konten 
flash. 

@ SWFdump: dapat digunakan untuk me- 


digunakan untuk 


nampilkan informasi tentang file SWF. 

@ JPEG2SWE: Menerima sejumlah file 
JPEG dan menghasilkan slideshow dalam 
format Flash. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 02/2007 65 


TUTORIAL FLASH 


@ PNG2SWE: 
PNG dan menghasilkan slideshow dalam 
format Flash. 

@ GIF2SWF: Menerima sejumlah file GIF 
dan menghasilkan slideshow dalam for- 


Menerima sejumlah file 


mat Flash. Dapat pula bekerja dengan 
file GIF animasi. 

@ WAV2SWE: Mengonversi file-file audio 
WAV ke SWF. 

@ AVI2SWF: Mengonversi AVI ke SWF 

@ Font2SWF: Mengonversi file 
SWP. 

@ SWFBBox: Mengatur ulang kotak batas 
konten SWF. 

@ SWFC: membuat file SWF dari script. 

@ SWFExtract: dapat digunakan untuk 
mengekstrak movie clip, sound, image 
dari konten flash. 

@ Pustaka RFXSWF: Pustaka yang dapat 
digunakan untuk pembuatan konten 


font ke 


ash. Mendukung bitmap, button, 


shape, text, font, sound, dan lain seba- 
gainya. Juga mendukung ActionScript 
menggunakan ActionCompiler Ming 
(http://ming.sourceforge.net/). 


SWF Tools dapat bekerja pada berbagai 
platform, termasuk Solaris, “BSD, Mac OS 
X dan Windows. SWF Tools dilisensikan di 
bawah GPL. 

SWF Tools bisa di-download di http:// 
www.swftools.org. Pada saat tulisan ini dibuat, 
SWE Tools telah berada pada versi 0.7.0. 


Instalasi avifile 

Kita akan membahas pula tool AVI2SWF. Tool 

ini membutuhkan avifile sehingga avifile perlu 

diinstall terlebih dahulu. Dapatkan avifile di 

website-nya, http://avifile.sourceforge.net/. 
Setelah arsip source code avifile di-down- 

load, lakukanlah langkah-langkah berikut: 
Pertama, ekstraklah arsip source code. 

$ tar jxvf avifile-0.7-0.7.45. 
tar.bz2 


lakukan, dengan langkah-langkah berikut: 
@ Editlah file configure. 

@ Di baris 4202, ubahlah tune menjadi cpu 
GCCOPT-cpu). 

@ Simpanlah file tersebut. 


Penulis — memasukkan dukungan 


divx4linux dan xvid4. Oleh karena itu, ke- 
dua pustaka tersebut harus terinstal ter- 
lebih dahulu. Berikut ini adalah URL untuk 
men-download divx4linux dan xvid4: 


@ divxdlinux:  http://sourceforge.net/proj- 
ect/showfiles.php?group id-11050. 

@ xvidd: 
html. 


http://www.xvid.org/downloads. 


Konfigurasi kemudian dapat dilakukan 
dengan perintah: 
$ ./configure --prefix-/home/ 
nop/temp/program/USE/avifile 
--with-divx4-prefix-/home/nop/ 
temp/program/USE/divx4linux/ -- 
with-xvid4-prefix-/home/nop/temp/ 
program/USE/xvidcore/ 


Pastikan akhir keluaran perintah con- 
figure telah sesuai dengan keinginan Anda. 
Contoh di sistem penulis: 

Configuration for avifile RELEASE- 
0.1.45-060922-17:06-3.3.5 

Compiler C: gcc -02 - 
mcpu-i686 -march-i686 -ffast-math 
-fomit-frame-pointer -pipe 
Compiler C--#: gtt -02 - 
mcpu-i686 -march-i686 -ffast-math 
-fomit-frame-pointer -pipe 


ffmpeg faad no (AAC) 
(runtime yes) 

os motion jpeg yes (MJPEG) 

win32 yes (DivX, 
WM7/8/9, DV, MJPEG, Ati, Asus,...) 

mad yes (MPEG Layer 
I/I1I/III) 

vorbis yes 


lame runtime 


Setelah itu, lakukanlah kompilasi dengan 
memberikan perintah: 
$ make 


Dan, lakukanlah instalasi dengan perin- 
tah: 
$ make install 


Instalasi swf tools 


Instalasi swf tools dapat dilakukan dengan 


langkah-langkah berikut. 
Ekstraklah arsip source code swf tools. 
$ tar zxvf swftools-9.7.0.tar.gz 


Masuklah ke direktori hasil ekstrak. 
$ cd swftools-9.7.0 


Pastikan avifile-config (dari avifile) di 
dalam $PATH: 

$ export PATH-/home/nop/ temp/ 
program/USE/avifile/bin/: $PATH 


Lakukanlah konfigurasi dengan perintah: 
$ ./configure --prefix-/home/nop/ 
temp/program/USE/swftools/ 


Setelah itu, masuklah ke direktori hasil 
ekstrak: 
$ cd avifile-0.7-0.7.45 


Kemudian, kita akan melakukan konfigu- 
rasi. Di sistem penulis (GCC versi 3.3.5), 
script configure yang datang bersama avi- 
file sepertinya tidak bisa bekerja dengan 
baik (pendeteksian berbagai pustaka selalu 
gagal). Oleh karena itu, perubahan kecil di- 


Install path: /home/nop/ temp/ Lakukanlah kompilasi dengan perintah: 

program/USE/avifile $ make 

At: no 

Sdi: yes Lakukanlah instalasi dengan perintah: 

Xft: yes $ make install 

0ss audio: yes 

Sun audio: no font2swf 

Mga vid: no Tool ini dapat digunakan untuk mengkon- 

Plugins: versi file TTF ataupun Typel ke format 
ac3passthrough yes (with Flash. Konversi akan menghasilkan sebuah 

SBLive only) halamanflash yangberisikankarakter-karak- 
divx (dec/enc) yes/yes ter di dalam font tersebut. 


(DivxNetworks divx4linux) 


xvid no (DivX4, 
XviD) 

xvid4 yes (DivX4, 
XviD) 

ffmpeg yes (DivX :-), 


OpenDivX, MJPEG, AC3) 


Contoh penggunaan: 
$ font2swf Arial.TTF -o arial.swf 


gif2swf 
Tool ini dapat digunakan untuk me- 
ngonversi GIF ke format flash. 

Contoh penggunaan: 


66 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


$ gif2swf test.gif -o test.swf 


jpeg2swf 
Tool ini dapat digunakan untuk me- 
ngonversi JPEG ke format flash. 

Contoh penggunaan: 
$ jpeg2swf -g 75 test.jpg -o test. 
Sswf 


png2swf 
Tool ini dapat digunakan untuk me- 
ngonversi PNG ke format flash. 
Contoh penggunaan: 
$ png2swf test.png -o test.swf 


swfdump 
Tool ini dapat digunakan untuk melihat 
informasi file SWF. 

Contoh penggunaan: 


$ swfdump output.swf 

LHEADERJ File version: 4 
LHEADERJ File size: 166396 
LHEADERJ Frame rate: 
1.goggdg 

LHEADERJ Frame count: 1 
LHEADERJ Movie width: 
420.00 

LHEADERJ Movie height: 
390.90 

(3991 3 REFLEX 

(9991 3 SETBACKGROUNDCOLOR 
(98/98/08) 

(0141 166212 DEFINEBITSLOSSLESS 
defines id 0991 image 420x390 (32 
bpp) 

(0201 40 DEFINESHAPE3 
defines id 99092 

(91c1 2 REMOVEOBJECT2 


removes object from depth 0959 
(9OlaJ 5 PLACEOBJECT2 
places id 9992 at depth 0059 


(0917 O SHOWFRAME 1 
(09:90:00,000) 
LaggJ O END 


Program ini juga kita gunakan dalam 
scriptngen html fash.sh untuk mendapat- 
kan definisi objek flash dalam file HTML. 


Untuk keperluan tersebut, kita bisa meng- 


CODEBASE-”http://active. 
macromedia.com/flash5/cabs/ 
swflash.cab#version-4,9,0,0”5 


TUTORIAL FLASH 


(612x792:0:0) (move:8:0) 


SPARAM NAME-”MOVIE” 
VALUE-” output. swf”» 
SPARAM NAME-”PLAY” VALUE-”true”» 


NOTICE processing PDF page 18 
(612x792:0:0) (move:0:0) 


SPARAM NAME-”L0OP” VALUE-”true”» 

SPARAM NAME-”0UALITY” 
VALUE-”high”- 

SEMBED SRC-”output.swf” 
WIDTH-”429” HEIGHT-”390” 


NOTICE processing PDF page 19 
(612x792:0:0) (move:8:0) 
NOTICE processing PDF page 29 
(612x792:0:0) (move:8:0) 
NOTICE SWF written 


PLAY-”true” ALIGN-”” 
L0OP-”true” OUALITY-”high” 

TYPE-”application/x-shockwave- 
flash” 

PLUGINSPAGE-” http://www. 
macromedia.com/go/getflashplayer”s 


Apabila Anda menghendaki kontrol 
navigasi (menggunakan viewer default), 
maka gunakanlah opsi -b seperti contoh 
berikut: 
$ pdf2swf test.pdf -b 


S/EMBED2 
S/0BJECT2 


NOTICE Output filename not given. 
Writing to test.swf 


Program ini masih memiliki beberapa 
opsi yang mungkin berguna bagi Anda. Si- 
lahkan gunakan opsi -h untuk melihat opsi 


apa saja yang tersedia. 


swfcombine 
Tool yang sangat berguna untuk me- 
ngombinasikan file-file SWF. 

Contoh pengunaan: 
$ swfcombine -a 1.swf 2.swf 3.swf 
4.swf 5.swf 


NOTICE Adding /home/nop/temp/ 
program/USE/swftools//share/ 
swftools/fonts to font directories 
Creator: Writer 
OpenOffice.org 1.1.3 


Producer: 


CreationDate: 
20051213141919-107”90” 


Pages: 20 
Linearized: no 
Encrypted: no 


NOTICE processing PDF page 1 
(612x792:0:0) (move:0:0) 


Gunakanlah opsi -h untuk melihat opsi- 
opsi yang tersedia. 


pdf2swf 
Program ini berguna untuk mengonversi 
PDF ke format SWP. 
Contoh penggunaan: 
$ pdf2swf test.pdf 


NOTICE processing PDF page 2 
(612x792:0:0) (move:0:0) 


NOTICE processing PDF page 29 
(612x792:0:0) (move:0:0) 
NOTICE SWF written 


NOTICE Output filename not given. 
Writing to test.swf 


NOTICE Adding /home/nop/temp/ 
program/USE/swftools//share/ 
swftools/fonts to font directories 


swfcombine “swfdump -XY “test. 
swf”” “/home/nop/temp/program/ 
USE/swftoo1s//share/swftools/ 
swfs/default viewer.swf” 


viewport-”test.swf” -o “test.swf” 


Creator: Writer 


Producer: OpenOffice.org 1.1.3 


CreationDate: 
2900512131419109107”90” 


avi2swf 
Program ini bisa digunakan untuk me- 
ngonversi format AVI ke SWP. 


AE6D-11cf -96B8-444553540000” 
WIDTH-”420” 


gunakan opsi -e. Contoh: Pages: 20 Contoh penggunaan: 
$ swfdump -e output.swf Linearized: no $ avi2swf test.avi 
SOBJECT CLASSID-”c1sid:D27CDB6E- Encrypted: no 


NOTICE processing PDF page 1 
(612x792:0:0) (move:0:0) 


HEIGHT-” 399” 


NOTICE processing PDF page 2 


Sampai di sini dulu pembahasan kita. Se- 
lamat mencoba dan berkreasi. A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX mM 02/2007 67 


TUTORIAL GIMP 


Bagian 1 dari 2 artikel 


IMP memiliki kesamaan dengan Photoshop, yaitu sebagai program komputer desktop 
publishing yang berfungsi dalam hal penyuntingan, pemanipulasian, pemodifikasian, 
dan pembuatan image atau citra atau gambar bitmap. “Tutorial” ini disusun untuk 
pemula dan menambah wawasan Anda dalam memahami dan mempelajari GIMP 
secara mendasar, sehingga ke depannya Anda tidak bergantung lagi dengan program- 


program desain grafis yang terikat pada suatu lisensi berbayar seperti Photoshop. 


GIMP singkatan dari GNU Image Manipula- 
ion Program dan pernah mendapatkan OSI 
Merit Award pada 10 Juni 2004. Walaupun 
memiliki fungsi yang sama, namun terdapat 


Menu untuk menjalankan GIMP ada di | tertentu, maka tidak termasuk dalam kate- 
desktop GNOME atau KDE atau desktop 
lainnya. Di desktop GNOME distro Ubuntu, 


klik Applications » Graphics » GIMP Image 


gori membuat melainkan termasuk ke dalam 
proses penyuntingan atau pemodifikasian 
image. Adapun proses pembuatan image 


perbedaan antara GIMP dan Photoshop. | Editor. Maka akan terlihat tampilan seperti | atau citra baru adalah sebagai berikut: 


Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 1. pada Gambar 1. 1. Klik File » New... atau dapat juga dengan 


Saat ini para pembuat GIMP terus ber- | 8 9 “aan | mengklik tombol CTRL # N secara ber- 


benah agar GIMP memiliki kemampuan samaan, maka kemudian akan terlihat 
yang lebih baik dari Photoshop. Ini terlihat 
dari perubahan yang cukup signifikan dari 
GIMP versi 1.0 sampai 2.0, baik itu dari 


segi 


tampilan kotak dialog Create New Image 
seperti gambar 2. 
2. Kemudian aturlah ukuran lebar dan 


tampilan atau tool-tool pendukung- tinggi image dengan mengklik pulldown 


nya. Versi GIMP saat “Tutorial” ini disusun Template. Sedangkan ukuranya dapat 
adalah GIMP versi 2.2. 


GIMP memiliki kemampuan yang tidak 


menggunakan ukuran pixel, cm, inchi, 


dan sebagainya. Dan kemudian atur juga 


perlu diragukan lagi terutama dalam proses tata letak image apakah landscape atau 


retouching photo atau komposisi gambar 
dan warna. Yang perlu digarisbawahi bahwa 
GIMP merupakan aplikasi desain grafis 
yang terdapat pada setiap distro Linux. 
Dengan kata lain, apabila kita menginstal 
distro Linux terkenal, maka secara otomatis 
GIMP akan ikut serta di dalamnya. 

Gambar 1 merupakan tampilan utama 
GIMP pada salah satu distro Linux, yaitu 
Kubuntu Linux. 


Photoshop GIMP 


Hanya dapat berjalan pada 2 sistem operasi, yaitu 


Gambar 1. Tampilan GIMP di Linux. 


Membuat image baru 

Untuk membuat sebuah image baru pada 
GIMP tidak ubahnya seperti pada Photoshop. 
GIMP juga memelliki banyak peranti pendu- 
kung seperti Rectangular, Elliptical, atau Path. 
Membuat berarti membentuk sebuah objek 


yang bukan berasal dari image lain. Sedang- 


kan, apabila mengambil bagian dari image 


Saat ini telah berjalan pada 3 sistem operasi, yaitu Linux dan keluarga 


Windows dan Macintosh. 


Unix sebagai fundamentalnya, diikuti Windows dan Macintosh. 


Tidak bersifat free sehingga para pengguna diharapkan 


Bersifat free dan user dapat juga secara langsung mendownloadnya 


untuk membeli lisensi apabila ingin melakukan proses instalasi. 


secara langsung pada site http://www.gimp.org/downloads/. 


3. 


portrait. 
Setelah menetukan lebar dan tinggi 


image serta pengaturanjenis ukuran ima- 
ge, klik tombol OK, maka akan terlihat 
tampilan seperti gambar 2. 


Tabel 1. Perbedaan Photoshop dan GIMP. 


Jai (atas. Jl p.. B 
Gambar 2. Kotak dialog Create New Image. 


68 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Jalar 3 futori... | 3 (Re:P... | » Igam... | The G...| 55 (Mom... | LI Bab-. | 49 (Dow... | Untve...! KP KANAN. 
Gambar 3. Tampilan area penyunting. 


Mengambil capture atau screenshot 
Yang dimaksud dengan pengambilan cap- 
ture adalah suatu proses pengambilan ima- 
ge atau citra suatu aplikasi program yang 
sedang aktif baik, secara keseluruhan atau 
sebagian saja. Misalnya, mengambil image 
aplikasi GIMP yang sedang aktif secara ke- 
seluruhan atau kotak dialog dari bagian apli- 
kasi program GIMP tersebut. 

Berikut 


ture dari sebuah aplikasi, secara keseluru- 


ini dua cara pengambilan cap- 


han atau hanya aplikasi yang aktif saja. 

1. Cara pertama: pada desktop GNOME, 
tekan tombol Print Screen (jika untuk 
mengambil capture secara keseluruhan 
berikut desktopnya) atau Alt 4# Print 
Screen secara bersamaan (hanya untuk 
mengambil capture aplikasi yang aktif 
saja). Simpan ke folder yang Anda ingin- 
kan, seperti terlihat dalam gambar 4. 


9100 41 DI Wed Dee 20, 145540 Gl 


NAN Name: (Sereenshotpng 
El Tes P3 : 


Cemap 


Maros) (O2em) 


Je La tusemoin..! 13 MerEdsim.. | IapraitKot..(v Thecip | 


Gambar 4. Screenshot di desktop GNOME. 


3 Applications Places La 3: 


&SweScre... Ka 


Soo a13 


Jai jatusei 


Gambar 5. Screenshot dengan menu GIMP. 


AI ResEdisim... |" IabrAlt-Kot.. |- TheGIMP | SereenSinot | UKAMN| 


2. Cara kedua: pada window aplikasi GIMP, 
klik File » Acguire » Screen Shot... Lalu 


Gambar 6 dan 7. Image sebelum penyuntingan. 


pilih “a Single Window" atau “the Whole 
Screen” seperti terlihat dalam gambar 5. 


Menyunting image 

Yang dimaksud dengan penyuntingan ima- 
ge, yaitu mengubah tampilan image, mi- 
salnya dari suatu kondisi image tajam dan 
kontras menjadi image yang tidak kontras. 
Proses penyuntingan image dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, misalnya mengurangi 
kekontrasan warna atau pencahayaan atau 
hal-hal lainya. Gambar 6 dan 7 merupakan 
contoh citra atau image sebelum dan sesu- 
dah mengalami proses penyuntingan. 


Memanipulasi image 

Manipulasi image, yaitu suatu proses 
menambahkan, mengurangi, atau me- 
nempatkan image tertentu ke image yang 
lain sehingga terkesan image tersebut terli- 


hat seperti realita yang sebenarnya. 


Gambar 9. Sesudah proses manipulasi image. 


Dewasa ini proses manipulasi objek sangat 
banyak kita saksikan lewat internet, dimana 


TUTORIAL GIMP 


banyak foto artis lokal atau mancanegara di- 


manipulasi sehingga terkesan artis tersebut 
berbuat seperti apa yang terlihat pada gam- 
bar tersebut. Namun tidak semuanya proses 
manipulasi objek bersifat negatif, itu semua 
tergantung pada niat masing-masing indi- 
vidu. Perhatikan gambar 8 dan 9. 


Memodifikasi image 

Proses modifikasi image, yaitu suatu proses 
perubahan secara mendasar suatu image 
dari sebelumnya. Adapun proses perubahan 
tersebut umumnya menggunakan fasilitas- 
fasilitas yang terdapat pada menu Filters. 
Misalnya Blur, Distorts, dan Render. Contoh 
image setelah mengalami pemodifikasian 


terlihat pada gambar 10. 


Gambar 10. Setelah proses modifikasi image. 


Menggambar image 

Menggambar image merupakan proses 
pembentukan atau pembuatan image baru 
dengan menggunakan peranti gambar se- 
cara umum, seperti path, rectangle, dan 
circle. Contoh hasil dari proses menggambar 
image terlihat pada gambar 11. 


Toolbox atau kotak peranti 

Kotak peranti atau yang sering disebut de- 
ngan toolbox adalah kumpulan peranti atau 
tool yang memiliki peran yang sangat penting 
dalam proses penyuntingan, pemodifikasian, 
pemanipulasian, atau menggambar image. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 02/2007 69 


TUTORIAL GIMP 


Nama-nama 
kotak 
dimulai dari 
kiri atas adalah 
Rectangular, El- 
Hand- 


drawn, Contigu- 


peranti 


liptical, 


ous, Managing 


Gambar 11. Hasil menggambar image. 


(Region by) 
Color, Shape from image, Path, Pick color, 
Zoom, Measure distances and angles, Move 
layers & selections, 


The GIMP 2S ju 3 
File Xtns Help 
eersuuhne 
PATI S MMA 
BTGn/JOKx 


Crop or Resize an im- 
age, Rotate the layer 
Scale 


or selection, 


the layer or selee- ya sy 
tion, Shear the layer - On 
. ml ma 

or selection, Change fetseea Wi 
perspective of the Vesijajaja 
ayer or selection, |Featheredges 
Fli: the la er or se- O Auto shrink selection 

Da ana Nine) 
ection, Add text, Fill | — | 


Widtn: (22 


Height: (21 


with color or pattern, 
Fill with color gradi- 
ent, Paint hard edged 


pixels, Paint fuzzy | 


Cerajrejra) 


brush strokes, Erase #—-5—5— 
Gambar 12. Kotak peranti. 


o background or 


ransparency, Airbrush with variable pres- 
sure, Draw in ink, Paint using Patterns or im- 
age, Blur or Sharpen, Smudge image, Dogde 
or Burn strokes, Foreground & Background 
color, Active brush, Active pattern, dan Ac- 
tive gradient. 

Berikut ini penjelasan dan contoh peng- 
gunaan lima tool pertama, urut dari kiri atas 
toolbox. 

@ Rectangular 

Rectangular berfungsi untuk membuat 
image yang berbentuk segi empat atau 
kotak, yang lazimnya sering disebut rac- 
tangle. Rectangular merupakan peranti 
dasar dalam proses pembuatan image 
sehingga hampir setiap proses pem- 
buatan image tidak terlepas dari peranti 
rectangular ini. 


Berikut ini merupakan cara kerja pem- 


buatan rectangular: 

1. Klik peranti Rectangular tersebut 
dan kemudian arahkan pointer ke 
area operasional. 

2. Lalu drag (tekan mouse bersamaan 

dengan menggerakkan mouse) se- 

hingga terbentuk image segi empat 
atau kotak. Akan terlihat garis tepi 


SNN NN AT EN AAA aa 


Gambar 13 dan 14. Rectangular dan Elliptical sebelum 
pemberian warna. 
terputus-putus seperti yang terlihat 
pada gambar 13. 


Catatan penting: 


Garis tepi terputus-terputus tersebut 
menunjukan bahwa image tersebut dalam 
kondisi pengeditan. Maksudnya image 
ersebut belum dapat dikatakan image yang 
sempurna karena masih diperlukan pem- 
berian warna, gradient, atau pattern. Apa- 
bila kita tidak sengaja menekan tombol ESC 
bersamaan dengan mengklik mouse, maka 
secara otomatis garis tepi terputus-putus 
ersebut akan hilang. Kondisi Mode-nya ha- 
rus pada Replace the current selection. Untuk 


ebih jelasnya dapat dilihat pada pemba- 


hasan berikutnya. 


@ Elliptical 


Elliptical berfungsi untuk membuat ob- 


jek lingkaran atau oval yang lazimnya 
disebut ellipse. Sama halnya dengan 
rectangular, elliptical juga merupakan 
peranti dasar dalam proses pembuatan 
image sehingga peranti elliptical ini pun 
sering digunakan. 

Berikut ini merupakan proses kerja 

dalam pembuatan objek lingkaran atau 

oval: 

1. Klik peranti Elliptical tersebut dan 
kemudian arahkan pointer ke area 
operasional. 

2. Lalu drag-lah (tekan mouse ber- 

samaan dengan menggerakan mouse) 

sehingga terbentuk image lingkaran 
atau oval, maka akan terlihat garis 
tepi terputus-putus seperti yang ter- 

lihat pada gambar 14. 


@ Hand-drawn 


and-drawn memiliki kesamaan de- 
ngan peranti Lasso yang terdapat pada 
program Photoshop. Adapun fungsinya 
adalah untuk membuat image-image 
dalam bentuk bebas, tidak terbatas ha- 
nya pada satu bentuk saja, tidak seperti 
peranti rectangular atau elliptical. 


Berikut ini merupakan proses kerja 
dalam pembuatan image bentuk bebas: 
1. Klik peranti Hand-draw tersebut dan 
emudian arahkan pointer ke area 
operasional. 

2. Lalu 


sehingga terben- “|. 


drag-lah .- 2x 


tuk image bebas, ! 2 
maka akan ter- ! 
ihat garis tepi 1“ a 


terputus-putusse- 2-1 
5 5 Gambar 15. Image bentuk 
perti yang terlihat pehas sebelum pemberian 


pada gambar 15. — Warna. 


@ Contiguous 

Contiguous berfungsi untuk meng- 

aktifkan kembali suatu image sehingga 

dapat kembali dilakukan proses editing, 
misalnya untuk mengubah warna image. 

Contiguous pada Photoshop, yaitu pe- 

ranti Magic Wand Tool atau Select » Load 

Selection... 

Cara penggunaannya sebagai berikut: 

1. Klik peranti Contiguous dan kemu- 
dian pilih salah satu layer yang ter- 
dapat image yang akan diedit. 

2. Kemudian klik mouse, maka image 
tersebut tepinya akan dibingkai oleh 
garis terputus-putus. Untuk lebih 


jelasnya perhatikan gambar 16 dan 
17. 


Gambar 16. Image sebelum 
di-contiguous. 


Gambar 17. Image sesudah 
di-contiguous. 


Catatan penting: 

Agar image yang telah terarsir penuh dapat 
dilakukan proses pengeditan warna, maka 
layer ketika membuat image tersebut harus 
bersifat Transparency. Selain peranti Con- 
tiguous, ada juga peranti yang memiliki ke- 
mampuan yang sama dengan peranti Con- 
tiguous, yaitu peranti Region by color. 


@ Shapes from image 
Peranti ini berfungsi memotong bagian 
suatu image yang diperlukan dalam proses 
manipulasi image. Peranti shapes from im- 
age memiliki kesamaan dengan peranti 
Magnetic Lasso Tool pada Photoshop. 


70 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Gambar 18. Image dikelilingi 
oleh node. 


Gambar 19. Image setelah 
Filtering - Blur. 


Cara kerja pemanipulasian image: 

1. Nonaktifkan terlebih dahulu check- 
box Antiliasing pada Scissors editing. 
Klik peranti Shapes from image, lalu 
kelilingi image yang akan dipotong 
sehingga terlihat seperti gambar 18. 

2. Setelah image terkelilingi oleh node- 
node, klik pointer di luar area image 
yang terkelilingi node dan kemudian 
klik Filters » Blur » Blur pada menu- 
bar. Kemudian klik pointer di dalam 
area image yang terkelilingi node. 
Maka, akan terlihat node-node yang 
mengelilingi image ikan Lumba-lum- 
ba tersebut akan berubah menjadi 
garis terputus-putus, seperti yang 
terlihat pada gambar 19. 

3. Setelah itu klik 
Edit » Cut untuk 
memotong ima- 
ge ikan Lumba- 
lumba tersebut 
dan berikutnya 
buatlah 


baru atau mem- 


image 


Gambar 20. Image sesudah 
di-paste. 


buka image lain- 
nya untuk me- 
masukan hasil 
Cut ke dalam image tersebut dengan 
Edit » Paste. Hasil proses Cut dan 
Paste seperti dalam gambar 20. 


Catatan penting: 

Apabila setelah image dikelilingi node lang- 
sung di-cut, maka image akan ditampilkan 
secara keseluruhan ketika paste. 


Create and edit paths 

Berfungsi untuk membuat atau mengedit 
path yang berguna dalam proses pem- 
buatan image bebas. Dengan demikian, 
bagi yang gemar dalam membuat image- 
image bebas seperti pembuatan kartun 
dan image lainya tidak perlu lagi meng- 


gambar di atas kertas lalu di scan, namun 
secara langsung dapat dibuat melalui 
komputer dengan peranti create and edit 
paths tersebut. Yang dimaksud dengan 
edit path, yaitu proses pengaturan node 
path sehingga sudut yang lancip dapat 
menjadi membulat. 

Berikut ini proses pembuatan image be- 
bas dengan piranti create and edit paths: 

1. Klik tool Create 
and edit paths 
dan kemudian (Layers am 


klik tab Path (we: (home jom 


Opacity: —— 3 100.0 (| 


pada kotak La- | 
yers, Channels, 


sad — Bagkeroun 


Paths,  Undo 
seperti dalam 
gambar 21. So No 


Gambar 21. Kotak Layers, Chan- 


Keterangan nels, Paths. 


peranti-peranti 

pada palette layers, channels, paths, mu- 

lai dari kiri ke kanan. 

@ New path, berfungsi untuk membuat 
path baru. 

@ Raise path,untuk berpindah ke path 
sebelumnya. Piranti ini berlaku jika 
ada patah lebih dari satu. 

@ Lower path, untuk berpindah ke 
path berikutnya, ini juga sama ha- 
nya berlaku bila ada path lebih dari 
satu. 

@ Duplicate path, memiliki fungsi un- 
tuk meng-copy atau menggandakan 
path. 

@ Path to selection, untuk menyeleksi 
path sehingga dapat melakukan pro- 
ses add, subtract, atau intersect. 

@ Selection to path, untuk menyeleksi 
path agar dapat dilakukan pengisian 
warna area path. 

@ Stroke path..., 
dalam memberikan garis tepi dari 


memiliki peran 
suatu path. 

@ Delete path, 
untuk meng- 
hapus atau 
menghilang- Gambar 22. Contoh pembuatan 

kan path. image dengan path. 

2. Klik peranti New 
path (tab di pojok kiri bawah) untuk 
membuat path baru. Berikutnya mulai- 
lah membuat path pada area opera- 
sional. Hasilnya akan terlihat seperti 
gambar 22. Aa 

Mohamad Sukarno (karno180372@ gmail.com) 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIMP 


Your Linux 
is ready. 


INFOLINUX 


02/2007 71 


TUTORIAL TIP DAN TRIK FC-6 


Tip dan Trik Fedora Gore 6 


ebagai salah satu distro yang paling banyak penggunanya, belum lama ini Fedora 


baru saja merilis Fedora Core 6 dengan code name Zod. Pada edisi 01/2007 yang lalu, 
InfoLINUX juga sudah menyertakan DVD installer Fedora Core 6 sebagai bonus DVD- 
nya. Untuk lebih memaksimalkan penggunaan Fedora Core 6, kali ini InfoLINUX akan 


menjelaskan beberapa tip dan trik Fedora Core 6. 


Saat RedHat memutuskan untuk mem- 
fokuskan distronya bagi kebutuhan enter- 
prise, banyak komunitas yang sudah ter- 
biasa menggunakan distro RedHat menjadi 
sedikit risau. Namun setelah RedHat men- 
sponsori sebuah distro bernama Fedora, 
agar dapat dikelola bersama para komuni- 
tas, para pengguna yang terbiasa menggu- 
nakan distro RedHat dapat menarik napas 
lega. Tampilan dan aplikasi yang terdapat 
pada distro Fedora, banyak dibuat sebagai 
turunan dari distro RedHat. 

Bahkan distro Fedora, dapat disebut 
sebagai distro testing dari RedHat, sebe- 
lum RedHat mengeluarkan distro stabilnya 
untuk enterprise. Teknologi terbaru yang 
terdapat pada distro RedHat, juga dapat 
dirasakan dengan cepat pada distro Fedora. 
Tak heran jika perkembangan distro ini, di- 
rasakan juga cukup cepat dan stabil. 

Fedora sebagai distro komunitas yang 
jadwal rilisnya teratur (sekitar #/- 6 bulan 
sekali), kini sudah mencapai versi 6.0. Pada 
versi yang memiliki code name Zod ini, su- 
dah tersedia download iso untuk versi DVD. 
Sayangnya, seperti pada kebanyakan distro 
lainnya, beberapa paket seperti codec multi- 
media, dan plug-in Firefox, harus kita down- 
load secara manual dari repositorinya. 

Sebagai solusinya, dalam tutorial kali 
ini, InfoLINUX akan menjelaskan cara me- 
nangani permasalahan tersebut, sehingga 
distro yang satu ini semakin menyenangkan 
untuk Anda gunakan. 


Beberapa tip dan trik Fedora Core 6 
Di bawah ini terdapat beberapa tip dan trik 
yang dapat digunakan oleh para pengguna 
Fedora Core 6. Mulai dari cara menambah- 
kan repositori rpm Fedora Core 6, cara 
membuat lokal repositori Yum, cara meng- 
instalasikan plugin MP3, instalasi codec 
multimedia, dan beberapa hal lainnya. 


Menambahkan repositori Yum 

Fedora datang dengan ribuan paket yang 

terdapat pada iso DVD maupun CD-nya. 

Sayangnya, beberapapaket tidak dapat diser- 

takan langsung ke dalam file iso tersebut, 

berkaitan dengan masalah lisensi. Misalnya 
saja codec untuk memutar format MP3 yang 
tidak dapat didistribusikan secara langsung 
dalam file iso Fedora Core, karena berkaitan 
dengan lisensi. Meski demikian, kita dapat 
menemukan file tersebut pada repositori 

Fedora Core tambahan seperti Livna dan 

Freshrpms, selain repositori-repositori de- 

fault yang terdaftar di /etc/yum.repos.d. 

1. Login sebagai root, kemudian instalasi- 
kan paket freshrpms-release-1.1-1.fc.no- 
arch.rpm dan livna-release-6-1.noarch. 
rpm, yang berisi sejumlah file konfigura- 
si repositori tambahan Fedora Core 6. 

# rpm -ivh freshrpms-release- 
1.1-1.fc.noarch.rpm livna- 
release-6-1.noarch.rpm 


2. Selain repositori livna dan freshrpms, 
Anda juga dapat meng-enable-kan bebe- 


rapa repositori Yum Fedora Core 6 yang 
terdapat di direktori /etc/yum.repos.d. 
Caranya, edit pada bagian berikut: 
enabled-9 


menjadi : 
enabled-1 


3. Selanjutnya, jalankan proses check-up- 
date untuk men-download kumpulan 
lengkap header paket yang terdapat pada 
repositori Yum tersebut. 

# yum check-update 


4. Sekarang Anda dapat menggunakan 
command Yum, maupun aplikasi Add/ 
Remove Software, untuk menginstalasi 
paket yang Anda butuhkan. 


Membuat local repositori Yum 

Selain dapat menggunakan repositori Yum 

yang terdapat di Internet, kita juga dapat 

membuat sendiri repositori Yum yang ter- 
dapat pada komputer lokal. Dengan ini, 
komputer dalam jaringan cukup mengakses 
komputer server repositori Yum di kompu- 
ter lokal, sehingga dapat menghemat band- 
width Internet. Untuk membuat repositori 

Yum di komputer lokal, ikuti penjelasan di 

bawah ini. 

1. Untuk membuat repositori Yum, insta- 
lasikan terlebih dahulu beberapa paket 
sebagai berikut: 

@ Apache. 


72 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Foot Ow-035/mnuhdd2/BuntBesok 


TUTORIAL TIP DAN TRIK FC-6 


Index of /rpmtambahan - Mozilla Firefox 


Ele Edit View Terminal Tabs Help Bie Edit View Go Bookmarks Tools Help 
Irootews034 -I# yum check-update Ph Dam tocamosmomamuanan DH 0» Ia 
Loading "installonlyn" plugin — 
ketting up repositories (Release Notes f9Fedora Project L) Fedora Weekiy News (3 Community Support (“IFedora Core 5 #MIRed Hat Magazine 
ivna 1008 | 1.1 kB 00:00 
PaketDiCD 1004 | 951B 00:09 Index of /rpmtambahan 
aketExtras 1008 | 951B 00:00 
freshrpms 1004 | 1.1 kB 90:00 
Reading repository metadata in Name Las modiled Site Desgiptan 
primary.xml.gz 1008 | 103 kB 00:00 
MERE IEEE EPA AE ERA 8 & puent Directory 
primary.xml.gz 1008 |- -| 806 kB 00:00 (Bi sp miser-1.2.7:2.666.1986.rpm 06-Jun-2003 00:51 157K 
PANEN ARENA 1224 IR a2000074-101vn6.i386.rpm 06-Jun-2003 00:51 49K 
primary.xmL.gz 1008 |-— --| 1.3 MB oa:00 Bi aatib-1.400.11565.66.1386.rpm 06-Jun-2003 00:51 74K 
Pl Lg 4276/4276 (Bi msacty-1.2.3-666.1206.pm Pa 
primary.xml.gz 1008 |-555---------------—-----| 62 KB 00:14 ana 
ii uu BUTA) (Bi sompa-ux0762.4221 te6.016.10m Oem UNU ANA yA 
& gompat-wxGTK-common-2.4.2-21 .fe6.1386.rprm 06-Jun-2003 00:51 516K 
SDL sound.i386 1.0. Livna Bi. oew1.3-3.te6.1386.rpm 06-Jun-2003 00:51 18K 
SDL sound-devel.i386 1.0 Livna ID me-121-61vn6:1986.rpm 06-Jun-2003 00:51 79K 
a2ps.1386 41 PaketExtras (HI PB) mas2-2.0-19.20050131.1vn6.1386.rpmm 06-Iun-2003 00:51 209K 
Ba an an Lan Keke tenan jl | B1 1mper0149-02520061030.Ivn6.i386rpm — 06-Jun-2003 00:51 1.7M 
udit-libs.i386 1.2. PaketExtras Wae2sssesotemm Dea AON OT“ 2EK 
udit-libs-python.i386 si PaketExtras (Bi tuse-its-2.5:3-5c6.1386.rpm 06-Jun-2003 00:51 42K 
utofs.i38 1:5. PaketExtras Bi aibi2.1025sc6.i386.rpm 06-Jun-2003 00:51 138K 
beagle.i386 0.2.10-6.fc6 PaketExtras pm-1.0.10-12.1vn6.i386.rpm 06-Jun-2003 00:51 4IK 
beagle-evolution.i386 0.2.10-6.fc6 PaketExtras a mita OA RA AA AA 
beagle-gui.i386 0.2.10-6.fc6 PaketExtras Nan ia " i 
Jangan lupa untuk menjalankan yum check-update setiap menambah repositori baru. Hemat bandwith dengan membuat lokal repositori. 
@ Yum. seperti file fedora-core.repo, fedora- | 4. search Istring1| Istring2| Istringn| 
@ Createrepo. extras.repo, fedora-updates.repo, dan Option ini berfungsi untuk mencari 
ubah nilai pada parameter. suatu paket yang terdapat pada reposi- 
2. Setelah menginstalasi paket yang di- enabled - 1 tori Yum. 
butuhkan, copy-kan semua file RPM Contoh penggunaan: 
FC€ tutorial dalam DVD InfoLINUX menjadi : yum search lame totem 
edisi depan, ke Document Root web enabled - 9 
server Anda, yang dalam hal ini adalah 5. list 
/var/www/html. 6. Jalankan yum check-update untuk men- Option ini berfungsi untuk mendaftar 
Login sebagai root, kemudian jalankan download kumpulan lengkap header semua paket yang terdapat pada reposi- 
perintah berikut: paket yang telah terdefinisi di metadata tori Yum. 
# mkdir -p /var/www/htm1/ repositori Yum. Contoh penggunaan : 
rpmtambahan # yum check-update yum list 
# cp “.rpm /var/www/html/ 
rpmtambahan Cara menggunakan Yum Selain menggunakan command Yum, 
# cd /var/www/htm1/rpmtambahan Setelah mengetahui cara pembuatan reposi- | Anda juga dapat menggunakan aplikasi Add/ 
# createrepo tori Yum, berikut ini akan dijelaskan beberapa | Remove Software ataupun Yumex yang ber- 
command yang dapat Anda gunakan di Yum. penampilan grafis, untuk mempermudah 
3. Jalankan service Apache Anda. 1. check-update. manajemen paket di repositori Yum. 
# /etc/init.d/httpd start Option ini berfungsi untuk men-down- 
load kumpulan lengkap header paket | Instalasi plugins MP3 
4. Berikutnya, kita akan mengedit file /etc/ yang telah terdefinisi di metadata re- | Bekerja tanpa mendengarkan file MP3 
yum.conf, yang kali ini akan kita arahkan positori. merupakan sesuatu yang mengasyikkan. 
ke http server yang sudah menyediakan Contoh penggunaan: Sayangnya, setelah berhasil menginsta- 
yum repositori. Caranya, edit file /etc/ yum check-update lasikan Fedora Core 6 pada sistem Anda, 
yum.conf, menjadi sebagai berikut: aplikasi pemutar file audio seperti XMMS 
Aa AR 2. install (package1) (package?) (package n) maupun Rythmbox Music Player, tidak 
gpgcheck-9 Option ini berfungsi untuk menginstal | bersuara sama sekali saat digunakan un- 
paket yang terdapat pada repositori | tuk memutar file MP3. Untuk mengatasi 
CFileRPMLoka1J Yum. permasalahan agar format file MP3 dapat 
name-File RPM Lokal Contoh penggunaan : diputar dengan baik di Fedora Core 6, Anda 
baseur1-http://localhost/ yum install audacity lame dapat menginstalasikan paket di bawah ini, 
rpmtambahan dengan menjalankan di bawah ini: 
enabled-1 3. remove (packagel) Ipackage2) (package n) # yum -y install xmms xmms-mp3 
Option ini berfungsi untuk me-remove | xmms-faad2 gstreamer-plugins-ugly 
5. Pindah ke direktori /etc/yum.repos. paket yang telah terinstal pada sistem | Tibmad Tibid3tag 
d, dan edit beberapa file yang terdapat Anda. 
pada direktori tersebut. Ubah beberapa Contoh penggunaan: Setelah terinstalasi dengan baik, Anda 
file yang terdapat di direktori tersebut, yum remove audacity lame dapat langsung menjalankan aplikasi Rythm- 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 02/2007 73 


TUTORIAL TIP DAN TRIK FC-6 


Setelah menginstalasi plug-in MP3, kini XMMS dan Rythmbox dapat memutar file MP3. 


box Music Player maupun XMMS untuk 
menjalankan file MP3 yang Anda miliki. 


Instalasi video player 

Secara default, Fedora Core 6 hanya me- 
nyertakan Totem Movie Player sebagai 
aplikasi yang dapat kita gunakan untuk 
memutar koleksi film video yang kita miliki. 
Selain Totem Movie Player, masih terdapat 
Xine, dan MPlayer yang juga berfungsi se- 
bagai aplikasi video player. 


Instalasi plugins w32codecs 

Secara default, aplikasi video player yang 
terdapat di Fedora Core 6 belum dapat 
memutar file video yang berformat WMV, 
RealMedia, dan beberapa format yang 
ainnya. Untuk dapat memutar format 
video tersebut, kita 
kan paket w32codecs terlebih dahulu. Paket 


w32codecs ini berisikan sejumlah file codec, 


harus menginstalasi- 


yang diperlukan untuk membuka beberapa 
format audio/video. Untuk menginstalasi- 
kan paket w32codecs pada Fedora Core 6, 


jalankan perintah berikut: 

# mkdir -p /usr/lib/win32 

# tar xzvf al1-20061022.tar.bz2 -C 
/usr/lib/win32 


Setelah paket w32codecs terinstalasi de- 
ngan baik, kini aplikasi video player yang ter- 
dapat di Fedora Core 6, dapat memanfaatkan 
file codec multimedia yang biasa terdapat di 
Windows ini, untuk memutar file video yang 
sesuai dengan formatnya. 


Instalasi MPlayer 

MPlayer adalah aplikasi pemutar video un- 
tuk Linux, yang sudah mendukung penuh 
beberapa format video. Aplikasi ini dapat 
menjalankan berbagai macam file mulai 
dari MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, 
RM, OT/MOV/MP4, Ogg/OGM, MKV, FLI, 
dan yuv4mpeg. Dengan MPlayer, Anda juga 
dapat menonton VCD, DVD, SVCD, dan 
DivX 3/4/5. 

Mplayer juga memiliki sebuah aplikasi 
yang bernama mencoder (MPlayer's Movie 
Encoder), yang dapat berfungsi untuk me- 
ngencode suatu format film, ke format 
film lainnya. Sebagai contoh, Anda dapat 
mengencode film DVD yang Anda miliki, 
ke format MPEG-4 (DivX/XviD) yang ber- 
ukuran cukup kecil. 


Untuk menginstalasi paket MPlayer dan 
mencoder di Fedora Core 6, jalankan perin- 
tah berikut dari Terminal. 

# yum install mplayer-gui mplayer- 
skins mencoder 


& Unknowno1 Gia 2 hadaliap3 sk Sama seperti video player lainnya, untuk 
Music Edit View Control Help a — Playlist D si 1 k b b £ d 
IG1 - KURINDUKAN (4-53) Di - Gigi -Andai so7if apat menjalankan beberapa format video 
: | 8 | Ba man, 2 EA u 
Pevous MAYA) Ngak ' Repeat Snumie "cebaa - — oi aa atau audio yang tertutup, maka diperlu- 
O1 - Gigi - Andai.mp3 by unki from Unki : 06 - Gigi Terbang 5:07 5 : 
9 Pon PONY Pe al kan instalasi paket w32codecs untuk dapat 
z zat S5) 0. 09 - Gigi - Hinakan s6 . : 
Sgiea Geser MN (7 Gamamaamaa (|| Dienkerogad 453 menjalankan beragam format video. Untuk 
Te - 2.12- Gigi »| Rindukan Damai . . . “ - 
Stay Ola Artist | 0 | | l | | , | , i 3.19. Gigi Kuingin menginstalasi paket Xine, jalankan perintah 
@ tibrary naa|(swj(sajinae) oo Gema “fu 5 « . 
Ba rana ara paemng B5a Ma Se SBO IK SK GK TOK HK - puma TTU) berikut dari Terminal. 
@ poacasts F # yum install xine xine-lib xine- 
Gal Recenty Adaed lib-extras-nonfree xine-skins 
(al Recentiy Played 
(al "v op Ratea baba libdvdcss 
Track | Title Genre Artist Album Time 
- Andai.mp3 Unknown Unknown 
02 - Gigi - Jalan Di Bula... Other Unknown Unknown 3:54 Selanjutnya Anda dapat langsung men- 
03 - Gigi - Damainya Ci... Other Unknown Unknown 4:32 1 3 : tani . 5 E 
04 - Gigi - Janji.mp3 Other Unknown Unknown 4:44 jalankan aplikasi Xine dari menu Applications 
0S - Gigi - Angan.mp3 Other Unknown Unknown 4:41 -5 Sound & Video -» Xine Media Player. 
06 - Gigi-Terbang.mp3 Other Unknown Unknown 5:07 . . aan 
O7 - Gigi - Yang Telah B.... Other erna Unknown ane Jika Anda berniat untuk menjadikan 
08 - Gigi - Bumi Menang... Other Unknown Unknown 4:56 Xine untuk menggantikan fungsi Totem se- 
09 - Gigi - Hinakah.mp3 Other Unknown Unknown 5:06 
10 - Gigi- Kurindukan...” Other Unknown Unknown 453 bagai aplikasi default video player saat Anda 
11 - Gigi - blo.mp3 Othi Unkni Unkn 4:25 : 
PR 3 SA maa 5 | memasukkan kepingan film DVD, lakukan 
19 songs, 1 hour and 26 minutes, 79.5 MB Yaa” 2 SY 


langkah berikut. Pertama, buka menu Sys- 
tem -» Preferences -» Removable Drives and 
Media. Setelah halaman Removable Drives 
and Media Preferences tampil, check list 
pilihan Play video DVD discs when inserted, 
kemudian isikan baris berikut pada kotak 
Command. 

Xine --auto-play --auto-scan dvd 


Kini setiap Anda memasukkan disk 
DVD, secara otomatis Fedora Core 6 akan 
menjalankan Xine untuk memutar disk 
DVD yang Anda masukkan. 


Instalasi NTFS driver 

Untuk yang menggunakan opsi dual boot 
antara Windows XP dan Fedora Core 6 
pada satu komputernya, terkadang Anda 
butuh untuk mengakses partisi Windows 
XP tersebut untuk kebutuhan membaca 


atau menulis ke partisi NTFS tersebut. 


Untuk menginstalasi paket ntfs-3g di Fe- 
dora Core 6, jalankan perintah berikut dari 
Terminal. 

# yum install ntfs-3g 


Selanjutnya Anda dapat langsung men- 
jalankan aplikasi MPlayer dari menu Appli- 
cations -» Sound & Video -» MPlayer. 


Instalasi Xine 

Aplikasi pemutar video lain yang ada pada 
distro Fedora COre 6 adalah Xine. Xine 
dapat digunakan untuk memutar berbagai 
format file audio dan video seperti MPEG, 
ogg, avi, asf, guicktime, (S)VCD, DVD, dan 
banyak lagi. 


Selanjutnya kita akan melakukan proses 
mount suatu partisi NTFS. Untuk melaku- 
kan proses mount partisi NTFS secara lang- 
sung dengan hak akses read/write, gunakan 
perintah berikut. 
ntfs-3g «partisi NTFS yang ingin 
diakses? «mount point» 


Dalam contoh di bawah ini, partisi NTFS 
yang ingin diakses berada di /dev/hda1l, dan 
ingin di-mount ke direktori /mnt/hda1. 


74 02/2007 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


PEMENANG KUISIONER INFOLINUX 2006 


Hadiah: Motherboard ECS 8656-M8 


Ahmad Zuhdi Fahmi Kauman I, Bangil - Jawa Timur 67153 

Hadiah: Motherboard EGS 6616X/800-M7 

Haris Widjajanto Tegal Kembang, Pajang Laweyan, Surakarta 57146 

Hadiah: VIDEO CARD A-GIANT GEFORGE 6200 

Duswanto Jl. L Gang R, Kebon Baru - Tebet, Jakarta 12830 

Ari Kurniasari Jl. H. Amat, Kukusan - Beji, Depok 16425 

Arya Adhyaksa Waskita Jl. Pertiwi, Tanah Baru, Beji - Depok 16426 

Hadiah: MP3 PLAYER MSI MEGA PLAYER SIS 236MB 

Iwan Budianto Jl. Palagan Tentara Pelajar, Gg. Mawar - Sleman, Jogjakarta 
Hadiah: MP3 PLAYER NEXUS 

Arno Kurniawan PPST LP3T-NF 2006, Kukusan, Kel. Depok 

Djafary Sutedy Jl. P. Antasari, Pangkalan Bun - Kobar, Kalteng 74114 

Hadiah: SPEAKER SONIC-GEAR 

Dwi Budi Santoso PT Bumi Cahaya Unggul, Jl. Rawa Kepiting, Kaw. Ind. Pulogadung 13920 
Deny Nur Jl. Banda Aceh, Pekanbaru 28282 

Suwandy Jl. Kancil, Medan 20211 

Z. Mardino S. Jl. Sukabumi, Makassar 90231 

Hadiah: DISTRO SUSE LINUX 10.1 BOX 

Yanto Jl. Kapuk Raya, Jakarta 11720 

Handry Kiki Jl. Cempaka Baru Barat, Jakarta 10640 

Okhas Saeful S. PPM. Miftahul Khoir, Jl. Tubagus Ismail VIII, Dago - Bandung 40135 
Yulyanti Rental Indrayanti Comp. Jl. Raya Sekaran, Semarang - Jawa Tengah 50229 


Selamat buat para pemenang! Para pemenang harap menghubungi Sek- 
retariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e- 
mail ke evawani.putri@infolinux.co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan 
pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah 
dinyatakan hangus). Setelah verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di 
Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/ 
jam kerja, Senin-Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri 
yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim 
via pos (ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab 
atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


I p & 5 Pa g 
CNG ES 5 LI E G R O U 3D GRAPHICS CARD N EXUS www.g udang ian 'net 


Get Ready to Connect 
IRUST YOUR EARS! 


TUTORIAL TIP DAN TRIK FC-6 


Ea 
11 00:35:59 


# ntfs-3g /dev/hdal /mnt/hdal 


Agar setiap kali restart, partisi NTFS 
tersebut dapat langsung diakses, Anda 
dapat menambahkan baris berikut pada file 
/etc/fstab. 

/dev/hdal /mnt/hdal ntfs-3g 
defaults 9 9 


Instalasi plugins Firefox 

Mozilla Firefox memiliki beberapa plugins 
yang dapat membuka beberapa format file 
aplikasi lain. Berikut ini akan dijelaskan 
cara menginstalasi beberapa plugin yang 
biasa digunakan pada browser Mozilla 
Firefox. 


Plug-in Macromedia Flash 
Untuk menginstalasi plugin Flash, Anda 
dapat menjalankan langkah-langkah berikut: 
@ Ekstrak file install fash player 7 
linux.tar.gz yang kami sertakan dalam 
DVD InfoLINUX edisi depan, ke home 
direktori Anda. 
$ tar xzvf install flash player 
LI linux.tar.gz -C - 


Menonton film DVD menggunakan Xine. 


About Plug-ins - Mozilla Firefox 


D os IG 


(9Release Notes f9Fedora Project 


Shockwave Flash 


File name: libflashplayer.so 
Shockwave Flash 7.0 r68 


File name: libjavaplugin oji.so 
Java(TM) Plug-in 1.5.0 08 


MIME Type 
application/x-java-vm 
application/x-java-applet 
application/x-java-applet:version-1.1 


'application/x-java-applet-versi 
application/x-java-applet-versi 


Done 


» 'a Weekiy News (3) Community Support (3Fedora Core 6 @iRed Hat Magazine 


MIME Type Description Suffixes Enabled 
application/x-shockwave-flash Shockwave Flash swf Yes 
application/futuresplash FutureSplash Player spi Yes 


Java(TM) Plug-in 1.5.0 08-b03 


application/x-java-applet:version-1.1. 
application/x-java-applet:version-1.1. 
application/x-java-applet:version-1.1.3 


application/x-java-applet:version-1.2. 


Description Suffixes  Enabled 

Java Yes 

Java Yes 
Java Yes H 

1 Java Yes 

2 Java Yes 

Java Yes 

Java Yes 

1 Java Yes 
2 Java Yes H 
(ezss Jala | 


$ cp flashplayer.xpt 
libflashplayer.so -/.mozilla/ 
plugins/ 


Plug-in Sun Java 
Untuk menginstalasikan plug-in Java, kita 
akan menggunakan paket Sun JDK. 
@ Login sebagai root, kemudian buat di- 
rektori untuk tempat instalasi Java. 
# mkdir -p /usr/java 


@ Copykan file jdk-1 5 0 08-linux-i586. 
bin ke direktori /usr/java yang baru saja 
Anda buat, kemudian jalankan installer 
Sun JDK tersebut. 

# cp jdk-1 5 9 98-1inux-1i586.bin 
/usr/java 

# cd /usr/java 

# chmod tx jdk-1 5 9 98-1inux- 
1586.bin 

# ./jdk-1 5 9 98-1inux-i586.bin 


@ Logout dari login root, kemudian buat 
simbolik links file libjavaplugin oji.so ke 
direktori -/.mozilla/plugins/. 
$ cd -/.mozilla/plugins/ 


@ Berikutnya, buat direktori .mozilla/plug- 
ins dalam direktori Home Anda. 
$ cd - 
$ mkdir -p .mozilla/plugins 


@ Copykan file flashplayer.xpt dan libflash- 
player.so yang terdapat dalam folder in- 
stall flash player 7 linux, ke direktori 
.mozilla/plugins yang baru Anda buat 
tersebut. 
$ cd -/install flash player 7. 
linux 


$ In -s /usr/java/jdk1.5.0 
08/jre/plugin/1386/ns7/ 
libjavaplugin oji.so 


@ Setelah plugin Java selesai diinstalasi, 
Anda dapat menguji coba browser yang 
baru saja diinstall plugin Java ini dengan 
mengunjungi url http://www java.com/ 
en/download/help/testvm.xml. 


Plug-in Real Player 


Untuk menginstalasikan paket Real Player 


di Fedora Core 6, Anda dapat menggunakan 


Ketikkan about:plugins untuk melihat daftar plug-in yang sudah terinstall di Mozilla Firefox. 


paket Real Player dalam format RPM. Ikuti 
langkah berikut untuk menginstalasi paket 
Real Player. 


@ Pertama login sebagai root, lalu instalasi- 
kan paket RPM Real Player. 
# rpm -ivh RealPlayer19G0LD.rpm 


@ Selanjutnya, instalasikan plug-in Real 
Player dari user Anda. 
$ cd -/.mozilla/plugins/ 
$ In -s /usr/loca1/RealPlayer/ 
mozilla/nphelix.so 
$ In -s /usr/loca1/RealPlayer/ 
mozilla/nphelix.xpt 


@ Setelah semua plug-in yang dibutuhkan 
sudah selesai diinstalasi, buka browser 
Mozilla Firefox Anda, kemudian ketik- 
kan about:plugins, pada kotak isian url- 
nya. 


Instalasi Nvidia driver 
Secara default, Fedora Core 6 hanya meng- 
gunakan driver Nvidia generic dari X.Org, 
jika komputer Anda menggunakan graphic 
card Nvidia. Akibatnya, Anda tidak dapat 
memainkan game berbasis 3D dengan nya- 
man, dikarenakan fitur 3D VGA card belum 
difungsikan dengan baik. Sebagai solusinya, 
instalasikan driver Nvidia pada sistem Fe- 
dora Core 6 Anda. Untuk menginstalasikan 
driver Nvidia di Fedora Core 6, ikuti petun- 
juk berikut ini. 


1. Pindah ke terminal 1, dengan menekan 
tombol Ctrl#Alt#F1. Setelah login seba- 
gai root, ketikkan perintah berikut un- 
tuk mematikan servis X. 

# init 3 


76 02/2007 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL TIP DAN TRIK FC-6 


checkinstall-1.6.1-1.1386.rpm 
ini dengan menggunakan perintah 


2. Berikutnya kita akan menginstalasikan | code yang telah diinstal. Untuk mengatasi paket 


paket kernel dan kernel-devel. Pertama, | hal ini, Anda dapat menggunakan tools 


ketikkan perintah dibawah ini untuk | checkinstall untuk mengubah paket source berikut: 

mengetahui versi kernel dan arsitektur | code yang akan diinstal dengan menggu- # rpm -ivh checkinstal1-1.6.1- 
sistem Anda. nakan make install, menjadi paket RPM. 1.1386.rpm 

# uname -srm Untuk menginstalasikan paket checkin- 

Linux 2.6.18-1.2849.fc6 1686 stall, ikuti langkah berikut. @ Sekarang, setiap akan menjalankan 


@ Pertama, ekstrak paket chekinstall yang perintah make install untuk meng- 


. Berikutnya, Anda dapat meng-update pa- 
ket kernel dan kernel devel yang sesuai 
dengan arsitektur mesin Anda. 

# yum install kernel kernel- 
devel 


. Instalasikan juga paket xorg-x11-server- 
sdk dan xorg-x11-server-Xorg di sistem 
Anda. 

# yum install xorg-xll-server- 
sdk xorg-xl1-server-Xorg 


. Berikutnya kita sampai pada tahapan 
instalasi driver Nvidia. Copy-kan file 
installer Nvidia yang dapat ditemukan 
dalam DVD majalah InfoLINUX edisi 
depan ke directori /tmp, kemudian jalan- 
kan file installer tersebut. 

# cp NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629- 
pkgl.run /tmp 

# cd /tmp 

# chmod tx NVIDIA-Linux-x86-1.9- 
9629-pkgl.run 

# ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9629- 
pkgl.run 


. Pada proses akhir instalasi Nvidia, biasa- 
nya instaler akan menanyakan apakah 
kita ingin agar installer secara otomatis 
mengubah file konfigurasi x.org. Jawab 
saja dengan Ya. Setelah proses instalasi 
selesai, jalankan kembali service X de- 
ngan mengetikkan perintah berikut: 

# init 5 


Jika tampil logo NVidia pada sistem 
Anda, berarti Anda sudah berhasil meng- 
instalasikan driver Nvidia di Fedora Core 
6 dengan baik. 


terdapat pada DVD InfoLINUKX edisi de- 
pan ke direktori /tmp. 

# tar xzvf checkinstall- 
1.6.1.t9z -C /tmp/ 


Selanjutnya, jalankan perintah make dan 
make install 

# cd /tmp/checkinsta11-1.6.1/ 

# make 

# make install 


Jalankan perintah checkinstall, untuk 
menjadikan paket checkinstall yang baru 
saja kita kompilasi, agar menjadi paket 
RPM. 

# checkinstall 


Jika proses ini berhasil, akan tercipta 
file checkinstall-1.6.1-1.1386.rpm pada 
direktori /usr/src/redhat/RPMS/i386. 
Kita dapat segera menginstalasikan 


instalasikan paket source code yang 
telah dikompilasi pada sistem Fedora 
Core Anda, ganti perintah make install 
tersebut dengan perintah checkinstall. 
Berikutnya, Anda dapat menginstalasi- 


kan paket RPM yang dihasilkan oleh 
checkinstall, sehingga kita dapat lebih 
mudah memanajemen file paket source 
code yang akan diinstalasikan tersebut. 


Demikian tip dan trik Fedora Core 6 yang 
dapat InfoLINUX bahas dalam kesempatan 
ini. Berkaitan dengan masalah kapasitas 
DVD edisi ini yang tidak mencukupi lagi 
untuk memuat file-file dalam “Tutorial” ini, 
maka file-file tutorial ini baru akan dimuat 
pada DVD edisi depan. Beberapa tip dan trik 
Fedora Core 6 lainnya, dapat Anda temukan 
pada Forum Fedora Core (http://www.fe- 
doraforum.org). Selamat mencoba! A 

Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


CYBER Bld 10th Floor 
Jl.Kuningan Barat no.8 Jakarta 12710 
Phone.(021)5268000 Fax.(021)5266444 


http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


SATA 160Gh, Intel Pentium D 2,8, 512 Mp 


NUN 


H iYa 


:NOC TIK Jat 


Kompilasi paket dari source 

Satu hal yang menyebalkan dalam mengins- 
talasi paket di Fedora Core 6 adalah saat 
menginstalasikan paket yang masih berben- 
tuk source code. Alasannya, tidak semua pa- 
ket source code menyediakan perintah make 


we Mu 16 Tama 
aa — 


uninstall untuk menghapus paket source 


aa 


www.infolinux.web.id INFOLINUX mM 02/2007 77 


TER & BRIDGES SWITCH FIBRE / GIGABIT 
CO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M 3C0M 3616479 3Com Baselinetr) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 


0 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM 
'SCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM 


COM 3617700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT 
COM 3617702 Superstack 3 Switch 4900SX . 12x 100/1000baseSX 


LASH / 256MB DRAM 
1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / 
DRAM 


nmanaged 
'SCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports 10/100/ 
00OBASE-T uplinks, Standard Image 
1841-T1 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / SCO WS-c29706-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image 
DRRAM SCOWS-C35606-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T -- 4 SFP Standard 
1841-TISEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, Advance mage 
, 64MB FLASH / 256MB DRAM D-LINK DES-32268/E 24 port 10/100/1000Mbps, Stackable 
O 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash / NK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-x, 
RAM and-alone, Unmanaged, Desktop 
2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, IP BASE, 64MB NKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 
H / 128MB DRAM NKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 
3825-HSEC/K9 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS, Advance IP NKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 
ices, 64MB FLASH / 256MB DRAM DNET TEG-S41SX 5-port (4 x 10/100/1000, 1 x Mini GBIC) Gigabit Switch 
D 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64MB 
H / 256MB DRAM 
D0 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port U HO116 1 Console(PS/2), 16 Server (PS/2), 1 Built-in KVM 
0 805 Bundle CISCO 805 -- CAB-SS-V35MT— r(local). Use KA-9250(remote). 
D 837-K9 Cisco 837 ADSL Router U H88 1 Console(PS/2), 8 Server (PS/2) with adjustable front panel 
D 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.119 FCC compliance 208A 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD 
LINKSYS RT31P2 Broadband Router with 2-phone ports for Voice-over-IP 216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD 
LINKSYS RVO082 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing 1004 1 Gonsole(PS/2), 4 Server(PS/2) w/ Audio: support ATeSerial: OSD 
DNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch / 1008 1 Gonsole(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio: support ATxSerial: OSD 
SB Print Server 1016 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2) w/ Audio: support AT&Serial: OSD 
DNET TW100-BRM504 ADSL Modem - Firewall Router /w 4-port Switch 1262C 2 Port DVI KVM Switch (PS/2 interface) 
DNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router / 1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Daisychainable 
port Switch | 1208AL/1216AL. 
DNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router / 1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Daisychainable 
port Switch i 1208AL/1216AL. 
ENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router /w 4- 1732AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Peripherak(USB) w/ Audio: 
port Swi uded 
1734AC USB, include 4x 1.8m USB Cable 
0/100 MBPS 17426 2-port Dual-View KVM Switch 
O SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged 17446 4-port Dual-View KVM Switch 
6471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged 17626 2 port DVI KVM Switch (USB interface) 
6790A OfficeGonnect Switch Sport 10/100Base-T, Autosensing 17646 4 port DVI KVM Switch (USB interface) 
6792 OfficeConnect Dual Speed Switch 16 port 10/100 BaseT 17726 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mp 
LESYN AT-FS724L 24 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast rnet port / 2 Port USB2.0 Hub built in 
witch CS1774G 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mp! 
LESYN AT-FSW708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast hernet po USB2.0 Hub built in 
witch E 1 e(PS/2), 2 PCS(PS/2) with Audio: built-in cable 
E (USB), 2 PCs(USB) with Audio: built-in cab 
E e(PS/2), 2 PCs(PS/2) without Audio: built-in 
E Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio: Built-in Cal 
D-LINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, E 1 Console(USB), 4 PCs(USB) with Audio: built-in cab 
D-LINK DES-1026G/E 24 port 10/100 Mbps, Auto-sensing, 2 port 10/1000 Mbps IE 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable include 
Auto-sensing, Unmanaged E 1 console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD 

E 

El 

E 

E 


-A 
terj 


3 
3 
0 1841-HSEC/K9 1841 Security bundle with AIM-VPN, Advance IP Services, ALLIED TELESYN AT-GS9166GB 16 port, 10/100/1000TX -- 2 Gbic expansions, 
U 
1 


ND 
8828 


an) 


D5 


no 
» 
(5) 


fa) 
S5 


am 
S5 


1 Do Ox 
r o r 


mmm 


DAA D 


SD olo|— 


- 
a 


2 dls 
» Doc 


a 


1 et 


3 
3C0M 3 
3C0M 3 
3C0M 3 
ALLIED 
E 
A 
E 
A 
E 


n4 
L 
ari 
L 
n4 
L 
A3 
L 


hernet 
LLIED 
hernet 


E 
S 
E 
S 


LLIED TELESYN AT-FSW716 16 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast 


hernet Switch 


D-LINK DEF-3526 24 Ports, 100 Base-Fo 


LINKSYS EF3124 EtherFast@ 3124, 24-Port 10/100 Ethernet Switch,Autosensing 1 CONSOLE 8 PORT WITH OSD 
Module Optional) 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): support AT&Serial: OSD: Black 
LINKSYS SD205 5-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Unmanageable 1 Gonsole(PS/2), 4 PCs(PS/2): support AT: cable included 
LINKSYS SD208 EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Rack-Mount, Video Splitter(250MHz).1920x1440@60Hz. 65m 
Unmanageable BELKIN F1DK102P Omniview 2-Port KVM Switch with Built-In Cabling, PS/2 
LINKSYS SD216 ETHERFAST DESKTOP 16 PORT, 10/100MBPS SWITCH D-LINK DKVM-BE/E 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, 
LINKSYS SR224 - 3 set of cables included 
MG FS5 EZ Switch"" 10/100 Ezswitch 5 Ports 10/100 Mbps Utp, Full Duplex, DELL AS-180AS 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, 2x PS2 
on Managable Server Interface Pod, Power Cord, 2.5m, 220V Europe 

RENDNET TE100-816 16-port 10/100Mbps N-Way Switch (Rack Mount) ELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) 
RENDNET TE100-S32-- 32-port 10/100Mbps N-Way Switch with Fiber Slot LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU 

Rack Moun KSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 GPU's 

RENDNET TE100-S5P 5-port 10/100Mbps N-Way Mini Switch (Plastic Case) KSYS SVIEWOB ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 GPU's 


78 02/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INFO HARGA 


WIRELESS LAN EEE 802119 
CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps SMC 2862W-G EZ Connect g Wireless USB Adapter, 11/54Mbps, 2.4GHz OFDM, 


CRGPC10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 119 PC Card 2.0, 64/128-bit WEP encryption and IEEE802.1x authentication, USB 2.0 
CRGPOE10075 OfficeConnect@ Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point SMC Pro Wire 11/22MBps Auto Sensing Wireless Cable/ DSL BroadBand 
CRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router Router 4- 11MBps Wireless USB Adapter 

CRUSB20075 OfficeConnect Wireless 119 USB Adapter 108 Mbps SMC WMR-AGN EZ-Stream Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Multimedia Receiver 


RWE454G72 OfficeConnect Wireless 119 Access Point 54 Mbps 11/54Mbps, IEEE 802.119, IEEE 802.11a, IEEE 80211b compliant, built in antenna 
RWE825075 3Com AP8250 802.119 Dual Slot Access Point REND EW-401PC-- 125/54Mbps 119 Wireless PC Card 
RWE875075 AP8750 802.11a/g Dual Slot Access Point REND EW-403PI-- 125/54 Mbps, IFEE802.119 Wireless PCI Adapter 

RXJK10075 OC Wireless 108 Mbps 11g Xjack PC Card/PCMCIA REND EW-410APB-- 125/54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge 
ELESYN AT-WA1004G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port REND EW-428PI 54Mbps, IEEE802.119 Wireless PCI Adapter 
X Switch and 1 x 10/100TX WAN Pori REND EW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter 
E 
E 


LESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX D EW-430APB 54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge 
LESYN AT-WCP200G 54Mbps, IEEE802.11g, Wireless PCI Adapter D EW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router with 4-port 
F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 
FoD7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps D EW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router / 
D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.119 tch 
D7050 Wireless USB Network Adapter, 802.11g D EW-IA040 Indoor Omni Antenna (4dBI) 
D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 D EW-IAO6D Indoor Directional Antenna (6dBi) 
D7330uk 802119 Wireless Ethernet Adapter, Ideal for Gaming Console D EW-0A24D Outdoor Directional Antenna (24dBI) 
F5D8000ak Wireless Pre-N Desktop Network Card DEM Antenna 24 dBi 2.4 Ghz Grid Antenna to N-Female/N-Male (oem) 
D8010ak Wireless Pre-N Notebook Network Card OEM Antenna 24 dBi 2.4 Ghz Grid Wire Antenna to N-Female/N-Male (oem) 
D8230-4 Wireless Pre N Router OM 3CWE580 6ft ULL Antenna Cable 
DSA-3100/E Hot Spot Gateway for Wireless Internet Connection OM 3CWE581 20ft ULL Antenna Cable 
DWL-1750 Outdoor 2.4GHz (80211b) Wireless Bridge/Router OM 3CWE582 5Oft Ultra Low Loss Antenna Cab 
DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with OM 3CWE591 6/8dBi Dual-Band Omni Antenna 
ble Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD -- Power Supply -- OM 3CWE592 3/4 Dual-Band Ceiling Mount Antenna 
ncluded DM 3CWE59 18/20 dBi Dual-Band Panel Antenna 
DWL-G120 54Mbps USB to wireless LAN converter, IEEE 802.11g with OM 3CWE597 4/6dBi Dual-Band Hallway Antenna 
ntene OM 3CNJPSE Network Jack Ethernet Power (POE Injector), 1 Port, 48 Volts 
DWL-6122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps MPEX WPE54G POE-100-3.3 kit Power Over Ethernet Adaptor 
L-G630 PCMCIA Wireless G NK DWL-P200 Power Over Ethernet Adapter 
LINK DWL-G650-- Wireless IEEE802.119, PCMCIA Adapter, 2,4 Ghz, Data Rate NK DWL-P50 Power Over Ethernet Adapter 
bps, Indoor LINKSYS WAPPOE Power Over Ethernet Adapter Kit : 5V 
SYS EG1064 Instant Gigabit Network Adapter (64 Bit) LINKSYS WAPPOE12 Power Over Ethernet Adapter Kit : 12V 
SYS WAG54G Wireless IEEE 802.11g, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate MIKROTIK RB/P54 Passive POE Base Unit 
bps, Indoor OEM PoE Power Over Ethernet Injector (High Ouality) 
SYS WAP54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate OEM PoE Switching Adapter 4-48V 0.8A (for POE Injector) 
bps, Indoor 
LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps 2WIRE 1070 1-Port ADSL Modem Router 
LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 2WIRE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.11g9 Wireless 
1Mbps Access Point 
LINKSYS WMP24G IEEE802.119, PCI Card for Desktop 3COM 3CRWDR101A-75 3Com OfficeConnect ADSL Wireless 54 Mbps 11g 
LINKSYS WPC51AB Wireless PCMCIA, 54 Mbps Firewall Router 
LINKSYS WPC54GS Wireless-G Notebook Adapter with Speedbooster LLIED TELESYN AT-AR236E ADSL Modem, Router 1 Port 10/100 Mbps 
LINKSYS WRT54G Wireless G Broadband -- Router LLIED TELESYN AT-AR256E ADSL, Router, RJ-11 4-Port 10/100 TX, Net 
LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband -- Router, Speed Booster Firewall ADSL 2/2 Plus 
LINKSYS WUSB546 Wireless-G USB Network Adapter CISCO CISCO857-K9 ADSL SOHO Security Router 
LINKSYS WVC54GC Wireless-G Internet Video Camera NKSYS AG-241 Modem ADSL VPN 4 Port 
SENAO SL 2611685 Wireless Outdoor NKSYS BEFCMUI1O0 EtherFast Cable Modem with USB & Ethernet Connection 
SENAO SL 3054CB3-- DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, NKSYS WAG854G Wireless-G ADSL Gateway 
Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAC Address filtering - OTOROLA SURFboard@ SB5101 Cable modem Docsis 2.0 
Detachable antenna (TNC Male Reverse) ROLINK Hurricane 9000P Modem ADSL 4 port 
SMG 2555W-AG Elite Connect Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Access Point, GOR 2700GE 4 Port ADSL Router, Wireless AP 
Support PoE 64/128/152-bit WEP encryption, IEEE 802.1x authentification access L 660 ADSL Modem, 1 Pori 
control with key rotation OWELL GW1083C CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM 
SMG 2602W v.3 EZConnect Wireless 11 Mbps 2.4 Ghz DSSS Wireless NY ERICSSON GC 79 GSM/GPRS Modem, Wireless LAN PC Card, 115 Kbps, 
Ethernet PCI Card 
SMG 2642W EZConnect Wireless 11Mbps 2.4GHz DSSS Wireless Ethernet DUP3G SU-5100P CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM 
Compact Flash Card ional, 153,6 Kbps 
SMC 2662W V.4 EZConnect Wireless USB Adapter, 11Mbps 2.4GHz DSSS EEDUP3G SU-5100U Wireless USB CDMA Modem External, CDMA 2000 1x 
(Direct Seguence Spread Spectrum), dual dipole antenna, 64/128-bit WEP encryption ith R-UIM, 153,6 Kbps 
SMC 2802W EZConnect G Wireless PCI Adapter 11/54Mbps 2.4GHz, IEEE 80211g E MC315 CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM Optional 
SMC2835W EZConnect G Wireless 32 bit Cardbus Adapter 11/54 Mbps, 2.4GHz E MG870 CDMA Modem, CDMA2000 1X Modem, 153.6 Kbps 


www.infolinux.web.id INFOLINUX mM 02/2007 79 


“3 
SiP "S3 


PT Sistem Integral Perkasa 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa Edimax 
High Power Wireless 
Access Point dan Edimax 
WiFi Detector? 

EDIMAX menyediakan 

1 buah Access Point dan 1 
buah WiFi Detector untuk 
2 orang pemenang. 

Baca keterangannya di 
bawah ini. 


E 
E 
al 
D 
AN 
E 
Xx 
E 
E 
ls 
D 
| 
| 
r 
im) 


SAY TMXUOmMUmMmUmMArwu— 
z UWUmlz0UUwDeUyOoOrru 
In Mm xmumCcmOwu—cCUM 
" —UruUrm—raAZUxXruUu 
O—rvUO—-—v-4-—-YyUUmm— 
IN TXXCZ—r T—UZ UX 
5 5 U0OC v—hp—ZL0m 
SsUror Xavi UOmMmeEXUu 
zoom OAarur —cC Uu 


Orang AuAM Fmuar rr 
IZ0Oum-cmuwu-——uz0r 


PX 
PI 
Bi 
AH 
S | 
E'I 
ND 
IE E 
DS 
LB 
Er 
N E 
AE 
DU 
bb 


| 
S 
| 
1 
s 
| 
N 
P 
E 
P 
P 
- 
| 
E 
O 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. Distro LivecD b. Software Komersial Cc. Distro Komersial 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-02-xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 


Pa 
CBPTELKONSEL FP XI 


Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 9333 (tarif Rp2000/SMS berlaku untuk semua operator). 833 Tren Sesa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


Contohnya: LINUX 02 C Indra Azis 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Maret 2007. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 04/2007. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id Untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


80 02/2007 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


LINUX 


KS BLUSWALL| 


Hula MENDATANG 


InfoLINUX 03/2007 


Terbit 
1 Maret 2007 


"3 
Ja 


Se2isi 2 
GALAK “hd 


2 
SA m» e 2 

c' Linux 
Peak d9. an Ha 3 
IL TING 1, on 


23 3 


|. | 
1 
D Voltalinu |Wolvilx| 


NA : AMI 


Berbagai Collaboration Software 
di Linux 
Melengkapi sistem Linux agar dapat digunakan 


bersama-sama—mulai dari mengedit hingga 


memainkan—dalam sebuah jaringan. 


T03 
satu 
Dead 


SIX 
Wales & 


instatio 
lackintosh| (rermi 22 Date AbulEdu 


Merapikan Koleksi MP3 


Kumpulan file audio MP3 Anda berantakan? Ikuti 
langkah-langkah merapikan koleksi MP3 dengan 


beberapa tool Linux. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


Trik 
Memilih 
Distro Linux 


“ 

Li 
ui 

DM 


Kat 


ag 


Plot dan Analisis Data dengan 
SciGraphica 


Melakukan proses interpretasi data dengan salah 


satu solusi aplikasi plot dan analisis data berbasis 


Linux. 


Integrasi FDS dengan Postfix 
Langkah-langkah membangun server LDAP dengan 
Fedora Directory Server yang sudah disatukan 


dengan server mail Postfix. 


82 02/2007 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


